








Judul Asli: 
Aktsaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Lailah 


Penulis: 
Khalid al-Husain 


Judul Terjemahan: 


1001 


AMALAN SUNNAH 
SEHARI SEMALAM 


Penerjemah: Abu Umar Basyir al-Maidani 
Editor: Abu Yusuf 
Desain Sampul: Team At-Tibyan 
Lay out: Team At-Tibyan 
Cetakan ke XIX: Desember 2017 M./ Rabi'ul Awwal 1439 H. 


Penerbit : 
AT-TIBYAN 
JI. Kahar Muzakkir |, no. 1 
Semanggi - Solo 57117 
Telp. (0271 ) 656060, Fax. (0271 ) 645060 
email: info@at-tibyan.com 
www.at-tibyan.com 


Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 
All Rights Reserved® 
Hak terjemahan dilindungi undang-undang 


DAFTAR ISI 

Mukaddimah ..............ccccccccccccccssssssesceeeeeceees 9 
Sunnah-sunnah Saat Bangun dari Tidur..... 15 
Sunnah-sunnah Masuk dan Keluar Kamar 

Mande: fcc tvnctistichictncvinntiiesoneccbistessheies 17 
Sunnah-sunnah Wudhu ...........:ccscceeseeeees 18 
Bersiwakk vce: cicdecctsscateaeetevexsd oaeucetseceueendeasves 25 
Sunnah-sunnah Mengenakan Sandal.......... 28. 
Sunnah-sunnah Mengenakan Pakaian ....... 29 
Sunnah-sunnah Keluar Masuk Rumah........ 31 
Sunnah-sunnah Menuju Masjid..............0. 35 
Sunnah-sunnah Dalam Adzan..........0c608 41 
Sunnah-sunnah Iqamah ............ceceeeeeeeee 45 
Shalat Menghadap Sutrah ......0.... eee 46 
Beberapa Shalat Sunnah yang Dilakukan 

Sehari Semalam ...........::cccssssecesesteeeeeees 49 
Sunnah-sunnah Shalat Malam..................+ 54 
Witir dengan Beberapa Sunnahnya............ 60 


Daftar {si 5 





Sunnah Fajar (Shalat Sunnah Sebelum 


Shalat Shubuh) ......0.cc ee ceeceeeeeeenees 62 
Duduk Berdzikir Usai Shalat Shubuh.......... 64 
Sunnah-sunnah yang Diucapkan Dalam 

Shalatssicti sce histen ciel 65 
Sunnah-sunnah yang Dilakukan Dalam 

BD elellcstinc Shite atria tian tatatsencnteaeis 72 
Sunnah-sunnah Dalam Rukuk........0...00.0. 73 
Sunnah-sunnah Dalam Sujud......... ee 73 
Sunnah-sunnah Duduk di Antara Dua 

SUjUGii tte ees lssetek Giese toseeerate neces 74 


Sunnah-sunnah dalam Tasyahhud Akhir.... 75 
Sunnah-sunnah Setelah Shalat Wajib......... 79 
Sunnah-sunnah yang Diucapkan 


Setiap Pagi dan Petang ..........ccceceee 88 
Sunnah-sunnah Saat Berjumpa Dengan 

Sesama Manusia .............ccccccccesseesseeees 109 
Sunnah-sunnah Saat Makan .......0...c.ece 116 
Sunnah-sunnah Saat Minum........0....0..02. 119 
Melaksanakan Shalat Sunnah di Rumah .. 121 
Sunnah Saat Bangun dari Majelis............. 123 
Menghadirkan Niat yang Tulus................. 126 


6 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


Menggunakan Satu Waktu Untuk 
Melaksanakan Lebih dari Satu 


WGadalivtes eae isede es te eo ee 127 

Berdzikir Kepada Allah 4& di Setiap 
Wak tttirecticccvnees tenets ledessseteeerend cadeeteiatid 129 
Memikirkan Karunia-karunia Allah 48 ....... 134 

Mengkhatamkan Bacaan al-Qur’an 
Setiap Bulan... ceeeccceceeenseees 137 
Sunnah-sunnah Sebelum Tidur................ 137 
Pentti ..3.05.ceceeiecccecissssssazssueceeassevanetares 152 
Daftar Isi 7 


{ 


Mukaddimah 


Segala puji bagi Allah 4g Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Pengampun, Yang Mahamulia 
Lagi Mahaperkasa, Yang selalu membolak- 
balikkan hati dan nurani manusia, Yang Maha 
Mengetahui yang tampak dan yang tersembunvi 
di balik alam nyata. Penulis memujiNya dengan 
pujian yang terus menerus setiap pagi dan 
petang. Penulis bersaksi bahwa tidak ada yang 
berhak diibadahi secara benar melainkan Allah 
Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Sebuah 
persaksian yang dapat menyelamatkan orang 
yang mengucapkannya dari siksa Neraka. 
Penulis juga bersaksi bahwa Muhammad %& 
adalah NabiNya yang terpilih. Semoga Allah 4 
melimpahkan shalawat yang kekal abadi kepada 
beliau, sanak keluarga beliau dan para Sahabat 
beliau yang memang layak mendapatkan 
pengagungan dan pemuliaan. Amma ba’du. 


Di antara hal terpenting yang layak 
diperhatikan oleh seorang muslim dalam 
kehidupannya sehari-hari adalah pengamalan 


Mukaddimah 9 


sunnah Rasulullah # dalam seluruh gerak- 
geriknya, ucapan dan perbuatannya, sehingga 
hidupnya betul-betul tertata berdasarkan 
sunnah Rasul #¢ secara totalitas, dari pagi hingga 
sore harinya. 

Dzu an-Nuun al-Mishri 23% menegaskan, 
“Di antara ciri cinta kasih terhadap Allah 3% 
adalah mengikuti jejak kekasihNya Rasulullah 
32, dalam akhlak, perbuatan, perintah dan 
sunnah-sunnahnya. 


Allah 4 berfirman: 


>, Sass a Ser ser AS oA 4 oA 
AN aK 3 Grsbalgses x AS 
f IMs SZ MAS g Ae As 
& ee) py a9 S35 5S 
“.Katakanlah, Jika kamu (benar-benar) 
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa- 


dosamu’. Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang...” (QS. Ali Imran: 31). 


Al-Hasan al-Bashri 2s menyatakan, 
“Tanda cinta mereka terhadap Allah #2 adalah 
mengikuti sunnah RasulNya #.” 


Bahkan derajat seorang muslim bisa diukur 


10 = 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


dengan tingkat ittibaa’nya kepada Kasulullah 
#. Semakin banyak ia menerapkan Sunnah 
beliau, semakin tinggi dan semakin mulia 
kedudukannya di sisi Allah Ta’ala. 


Oleh sebab itu, penulis merangkum ulasan 
singkat ini dengan tujuan menghidupkan sunnah 
Rasulullah # dalam konteks realitas kehidupan 
kaum muslimin sehari-hari, berkaitan dengan 
ibadah mereka, cara tidur, cara makan, cara 
minum, cara bergaul dengan sesama manusia, 
cara bersuci, cara keluar masuk rumah, cara 
bergaul dan cara bertingkah laku. 


Coba amati, bila sebagian uang kita terjatuh, 
pasti kita akan memperhatikannya, akan merasa 
murung dan berusaha keras untuk mencarinya 
hingga ketemu. Tapi coba lihat, berapa tahun 
waktu kita terbuang, apakah kita merasa 
bersedih dan berusaha menerapkannya kembali 
dalam realitas kehidupan kita sehari-hari? 


Salah satu musibah yang kita alami dalam 
kehidupan kita adalah saat kita mengagungkan 
harta benda lebih dari pengagungan kita 
terhadap ajaran as-Sunnah. Kalau kita katakan 
kepada kaum muslimin, “Barangsiapa yang 
menegakkan salah satu sunnah Nabi #, maka 


Mukaddimah 11 


ia akan mendapatkan uang sekian dan sekian,” 
pasti mereka akan giat menerapkan sunnah 
dalam kehidupan mereka secara totalitas, 
dari pagi hingga sore hari. Karena setiap kali 
melaksanakan sebuah ajaran sunnah, mereka 
pasti akan mendapatkan keuntungan sejumlah 
uang. Namun apalah artinya uang bagi kita bila 
jasad kita sudah diletakkan di dalam kubur dan 
ditimbun dengan tanah? 


Allah 4é berfirman: 
“oe qo ae ae oe a raed 3222 
BS ANG OCHA S38 


«vy 


“'.Tetapi kamu (orang-orang) kafir memilih 
kehidupan duniawi. Sedang kehidupan 
akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” 
(QS. al-A'la: 16-17). 

Yang dimaksudkan dengan kata sunnah 
dalam pembahasan ini adalah perbuatan yang 
pelakunya dijanjikan pahala dan orang yang 
meninggalkannya tidak diancam siksa!. Yakni 
sunnah yang dilakukan secara berulang-ulang 


1. Yakni kata Sunnah menurut pengertian Ahli Figity?e* 


12. 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


siang dan malam, sunnah yang pasti bisa dila- 
kukan oleh masing-masing di antara kita. 


Penulis telah mendapatkan bukti bahwa 
setiap orang pasti mampu melaksanakan sunnah 
sehari-hari, melaksanakan tidak kurang dari 
seribu sunnah dalam segala aspek kehidupan 
secara keseluruhan, bila ia memiliki tekad yang 
kuat. Dan risalah ini hanyalah menjelaskan cara 
termudah menerapkan sunnah-sunnah dalam 
keseharian yang jumlahnya lebih dari seribu 
sunnah. 


Kalau seorang muslim memiliki tekad 
kuat melaksanakan seribu sunnah dalam 
sehari semalam, maka dalam satu bulan ia 
bisa melaksanakan tiga puluh ribu sunnah. 
Maka perhatikan orang yang tidak mengetahui 
sunnah-sunnah tersebut atau mengetahuinya 
tetapi tidak mau mengamalkannya, berapa 
banyak kebajikan dan derajat kemuliaan 
yang hilang dari dirinya, atau tidak sempat 
didapatkannya? 

Orang yang secara konsekuen menjalankan 
as-Sunnah, akan mendapatkan beberapa 
manfaat berikut: 


1. Memperoleh kecintaan, yakni cinta kasih Allah 
Mukaddiman 13 


& terhadap hambaNya yang beriman. 


2. Menutupi kekurangan yang terjadi pada 
ibadah-ibadah wajib yang dilakukannya. 


3. Dijaga oleh Allah 3% sehingga tidak terjerumus 
ke dalam bid’ah. 


4, Melakukan perbuatan yang termasuk kategori 

pengagungan terhadap syiar-syiar agama Allah 

Ingatlah Allah dan ingatlah Allah 4, wahai 
umat Islam, dalam menjaga sunnah Rasulmu. 
Hidupkanlah sunnah tersebut dalam realitas 
hidup kalian. Siapa lagi kalau bukan kalian 
yang mampu melaksanakannya? Padahal 
melaksanakan sunnah adalah indikasi cinta 
sempurna terhadap Rasulullah %, ciri dari sikap 
mutaba’ah yang tulus terhadap ajaran beliau 
a? 


2. Kami tidak mencantumkan nama Sahabat dan nomor 
hadits yang tercantum di sini, untuk mempersingkat 
pembahasan. Namun seluruh hadits yang tertera dalam 
buku ini tidak ada yang tidak diterima keabsahannya. 


14 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





SMrumctiieuse cir ur amr mie tae 





Ls 


nd 


Mengusap wajah dengan tangan agar hilang 
kantuk. Imam an-Nawawi dan Jbnu Hajar 
isi telah menjelaskan disunnahkannya 
perbuatan itu berdasarkan hadits berikut: 


who athe anh Lo atl J425 Ba ou 


06s 99 Se GBI Gat pts 
“Saat Rasulullah #2 bangun dari tidur, beliau 
duduk dan mengusap wajahnya dengan 
tangannya untuk menghilangkan kantuk.” 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


. Mengucapkan doa sebagai berikut: 


aly Stal easy ULE T cl ab SES 


) he \ 
“Segala puji bagi Allah yang telah meng- 
hidupkan kita kembali setelah sebelumnya 


mematikan kami, dan hanya kepadaNya 
kita dikembalikan.” Diriwayatkan oleh al- 


Sunnah sunnali Saat Barigun dari Tidur 15 


16 


Bukhari. 


. Bersiwak. “Apabila bangun dari tidur di 


malam hari, Rasulullah #2 menggosok gigi 
dengan siwak.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari 
dan Muslim. 


. Mendenguskan angin dari lubang hidung. 


Rasulullah 4 bersabda: 


“Apabila salah seorang di antara kalian 
bangun tidur, hendaknya ia mendenguskan 
angin melalui lubang hidungnya sebanyak 
tiga kali. Karena setan biasanya mendekam 
di lubang hidung.” Muttafaq ‘alaih. 


. Membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali. 


Rasulullah #2 bersabda: 


“Apabila salah seorang di antara kalian 
bangun tidur, jangan langsung mencelupkan 
tangannya ke dalam bejana wudhu sebe- 
lum membasuhnya sebanyak tiga kali.” 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


1001 Amalan Sunnah Sehari Sematam 





# ¢ é i € i 


Berkaitan dengan persoalan ini, ada bebe- 


rapa sunnah: 


d, 


iz: 


Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan 
kaki kanan. 


Mengucapkan doa masuk kamar mandi: 


SST Se te asl Sh alll 
estos 
“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari 


kejahatan setan laki-laki dan setan perem- 
puan.” (Muttafaqun ‘alaihi). 


. Mengucapkan doa keluar kamar mandi: 


“Kami memohon ampunanMu.” (Dikeluar- 
kan oleh Ashhaabus Sunan, kecuali an- 
Nasaa i). 

Setiap muslim biasa keluar masuk kamar 


mandi berkali-kali sehari semalam. Setiap kali 


Sunnah-sunnah Masuk dan Keluar Kamal Mandi 17 


masuk ia bisa menerapkan sunnah-sunnah 
tersebut ketika masuk dan keluarnya. Dua 
sunnah saat masuk dan dua sunnah lagi saat 
keluar. 


Kata khubts dan khabaaits artinya adalah 
setan laki-laki dan setan perempuan. Setiap 
muslim memohon perlindungan kepada Allah 
4g agar memeliharanya dari kejahatan mereka. 
Karena kamar mandi adalah tempat tinggal 
setan. 


OSM ucuni ten 





— 


. Membaca bismillah. 


nh 


. Membasuh kedua telapak tangan saat 
pertama kali berwudhu. 


3. Memulai dengan berkumur-kumur dan 
beristinsyaaq (memasukkan air kehidung) 
sebelum membasuh wajah. 


4. Membuang air melalui hidung dengan 
tangan kiri. Yakni berdasarkan hadits: 


Od Be BA OS eS ss Ty oe 


18 = 1001 Amalan Sunnah Sehari Semaiam 


< Cedi che ge Guus Sages Mee gag BG eat 
OW agay fee os oly bgt | 9 


- oe 


lt 


2 


“Lalu beliau membasuh kedua telapak 
tangannya tiga kali, kemudian berkumur- 
kumur dan beristinsyaq lalu membuang 
airnya dari hidung, baru kemudian mem- 
basuh wajah tiga kali..” Diriwayatkan oleh 
al-Bukhari dan Muslim. 


. Berkumur dan melakukan istinsyaq secara 
berlebihan, kecuali di saat sedang melakukan 
puasa. Dasarnya adalah hadits berikut: 


“Lakukanlah istinsyaq secara berlebihan, 
kecuali bila engkau sedang berpuasa.” 
Dikeluarkan oleh perawi yang empat (Abu 
Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasaa*i dan Ibnu 
Majah). 

Arti berlebihan dalam berkumur-kumur 
adalah mengumurkan air ke seluruh bagian 
dalam mulut. 


Sementara arti berlebihan dalam 
istinsyaq yaitu menghisap air ke bagian 
hidung yang paling dalam. 


Sunnah-sunnah Wudhu = 19 


20 


. Berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan 


satu tangan tanpa melakukan keduanya 
secara terpisah. Kemudian beliau mema- 
sukkan tangannya (ke dalam bejana) lalu 
berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan 
satu tangan. (Muttafaqun ‘alaihi) 


. Bersiwak, yakni saat berkumur-kumur. 


Dasarnya adalah hadits Nabi %: 


“Kalaulah tidak khawatir akan menyulitkan 
umatku, pasti sudah kuperintahkan mereka 
bersiwak setiap kali berwudhu.” Diriwayatkan 
oleh Ahmad dan an-Nasaa‘*i. 


. Membasuh sela-sela jenggot yang tebal saat 


membasuh wajah. Dalam hadits disebutkan 
bahwa Rasulullah 4 biasa membasuh sela- 
sela jenggotnya saat berwudhu. Dikeluarkan 
oleh at-Tirmidzi. 


. Cara membasuh kepala: Dimulai dari 


bagian depan kepala hingga bagian tengkuk, 
kemudian kembali lagi ke bagian depan. 
Dilakukan sekali saja. Membasuh yang 
diwajibkan adalah menyapukan air ke 
seluruh bagian kepala dengan cara apapun. 
Hanya saja, cara Rasulullah 2 membasuh 
kepala adalah dari arah depan hingga 


1004 Amaian Sunnah Sefari Semalam 


bagian belakang kepala. Diriwayatkan oleh 
al-Bukhari dan Muslim. 

10. Membasuh sela-sela jari jemari tangan dan 
kaki. Dasarnya adalah hadits berikut: 
“Lakukanlah wudhu dengan sempurna, 
basuhlah sela-sela jari jemari..” Dikeluarkan 
oleh perawi yang empat. 

11. At-Tayaamun yaitu mendahulukan tangan 
dan kaki yang kanan sebelum yang kiri. 
Dasarnya adalah hadits berikut: 
“Rasulullah 3% amat senang mendahulukan 
yang kanan saat mengenakan sendal, 
menvisir, dan saat bersuci.” Diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dan Muslim. 

12. Melakukan pembasuhan lebih dari satu kali 
hingga tiga kali basuhan di bagian wajah, 
tangan dan kaki. 

13. Mengucapkan dua kalimat syahadat usai 
berwudhu, ae pea berikut: 


Sunnah-sunnah Wudhu = 21 





“Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak 
diibadahi secara benar melainkan Allah 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNvya. 
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusanNya.” 


Buah dari mengucapkan dua kalimat 
syahadat itu adalah “..akan dibukakan 
baginya pintu-pintu Surga yang delapan. Ia 
bisa masuk dari pintu mana saja yang dia 
kehendaki.” (HR. Muslim) 


14. Berwudhu di rumah. Rasulullah # ber- 


22 


sabda: 
- - s Mage Sa 
‘ a 8% a7 Fs wo” « Hy = < 
we J! ane AO ee 5 
Siieg Mace le ee. aed ae ee a 
NR ea gee as ye 
4 é 

Seis bee Peete eee Seal 
(andes soos Laalim| 45\ gla CLS cal 

7 is 5 so 
wc rt Ses AN 
So Cr er 40 
“Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian 
berjalan ke salah satu rumah Allah (masjid) 


untuk melaksanakan shalat wajib, maka 
dengan dua langkahnya, salah satunya 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


15. 


16. 


17. 


18. 


akan dihapuskan satu kesalahannya, dan 
dengan langkah yang lain akan ditingkatkan 
derajatnya.” (HR. Muslim) 


Menggosok-gosok. Yakni mengusap- 
usapkan tangan ke salah satu anggota 
wudhu bersamaan dengan membasuhkan 
air atau sesudahnya. 


Hemat dalam menggunakan air. Rasulullah 
# biasa berwudhu dengan satu mud air. 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


Membasuh melebihi batas yang wajib 
dibasuh pada empat anggota wudhu 
(kedua tangan dan kedua kaki). Karena 
Abu Hurairah -4 bila berwudhu membasuh 
kedua tangannya hingga sampai ke lengan 
bagian atas. 


Lalu membasuh kedua kakinya hingga 
sampai ke bagian betis. Kemudian ia 
berkata, “Demikianlah aku menyaksikan 
Rasulullah # berwudhu.” Diriwayatkan 
oleh Muslim. 


Shalat dua rakaat sesudah wudhu. 
Rasulullah 48 bersabda, “Barangsiapa yang 
berwudhu seperti wudhu yang kulakukan 


Sunnah-sunnah Wudhu = 23 


ini, kemudian shalat dua rakaat tanpa hilang 
konsentrasinya, pasti seluruh dosanya yang 
telah lalu diampuni.” Diriwayatkan oleh 
al-Bukhari dan Muslim. Sementara dalam 
riwayat Muslim dari hadits Uqbah bin Amir 
& disebutkan, “...pasti masuk Surga.” 


19. Melakukan wudhu dengan sempurna. Yakni 
semua anggota wudhu’ mendapat bagian 
untuk dibasuh secara sempurna dan tuntas. 


Seorang muslim biasa melakukan wudhu 
sehari semalam beberapa kali, sebagian 
mereka melakukannya sebanyak lima kali, dan 
terkadang lebih, yakni bila ingin melakukan 
shalat Dhuha atau shalat malam. Berdasarkan 
jumlah pengulangan seorang muslim melakukan 
wudhu, sebanyak itu pula ia melaksanakan 
sunnah-sunnah tersebut secara berulang-ulang 
sehingga ia mendapatkan pahala lebih besar. 


Buah Pengamalan dari Sunnah-sunnah Wudhu: 
Ia akan termasuk orang yang disebutkan 
dalam sabda Nabi #: 
CMe Sg, 5 by ee. CAA Ly ott Oe, 
oj Ua Ceo + nd SI (pol leg by 


24 = 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


4 oe ° eS ° a ° a GL ae 

olabl Cod ope Cpa Gm ode oy 
“Barangsiapa yang berwudhu secara baik, 
maka akan keluar segala ‘kotoran (dosa)’ dari 
tubuhnya hingga mengucur dari sela-sela jari 
jemarinya.” Diriwayatkan oleh Muslim. 
Rasulullah # bersabda: 

“Setiap masing-masing di antara kalian 
berwudhu secara baik, kemudian shalat dua 
rakaat dengan penuh konser.irasi dan ikhlas, 
pasti masuk Surga dan diampuni dosa- 
dosanya.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


An-Nawawi 4% menjelaskan, “Ia men- 


dapatkan derajat seperti itu, karena ia berhasil 
menyelamatkan jiwanya dari jerat-jerat setan, 
menyingkirkan semua jerat-jerat tersebut, men- 
jaga shalatnya sehingga tidak lalai sedikitpun 
dalam shalatnya, sehingga dengan segala 
kesungguhan dan konsentrasinya, ia selamat 
dari godaan setan. 





Bersiwak dianjurkan bagi seorang muslim 
Bersiwak 25 


pada beberapa waktu tertentu, siang dan 
malam. 


Rasulullah 2g bersabda: 
Biyeallpesy is) gil le ako! 
Le Js As 


“Kalaulah bukan karena ciate menyu- 
sahkan umatku, pasti aku sudah memerin- 
tahkan mereka bersiwak setiap kali hendak 
shalat.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 


Bila dikumpulkan total berapa kali seorang 
muslim bersiwak sehari semalam, tidak akan 
kurang dari 20 kali. Ia bersiwak setiap kali 
menjalankan shalat lima waktu, menjalankan 
shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, shalat witir, 
dan saat pertama kali masuk rumah. Karena 
yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah 
38 saat masuk rumah adalah bersiwak, seperti 
yang diceritakan oleh Aisyah &&% , sebagaimana 
dalam riwayat Muslim. Setiapkali masuk rumah, 
mulai lah dengan bersiwak sehingga kita bisa 
melaksanakan sunnah, juga saat membaca al- 


26 = 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


_— 


Qur’an, saat bau mulut berubah, saat bangun 
tidur, dan saat berwudhu. Rasulullah # telah 
bersabda: 


SS Beye pall age Sc 
“Bersiwak itu menyucikan mulut dan men- 
datangkan keridhaan Allah.” Diriwayatkan 
oleh Ahmad. 

Buah Penerapan Sunnah Tersebut: 


1. Keridhaan Allah 4 terhadap hamba yang 
melakukannya. 


2. Menyucikan mulut. 


Dan ternyata ilmu kedokteran modern ber- 
hasil menyingkap bahwa kayu siwak iu mengan- 
dung berbagai unsur dan dzat yang berguna 
untuk gigi dan gusi. Di antaranya adalah sebagai 
berikut: 


1. Antibiotik. 

2. Dzat pembersih. 

3. Dzat pembersih gigi. 

4. Dzat penyebar aroma dan penyedap 
mulut. 


Bersiwak 27 











é % side lesb is ee dfigd 





Rasulullah # bersabda: 

B15 (ASSL Vag asset Jah 15 

Si ee GG Jody Web ole 
Le. pee 


‘dikasalah seorangdi antara kalian mengenakan 

sandal, hendaknya ia memulai dari yang 
sebelah kanan. Jika ingin melepaskannya, 
hendaknya memulai dari yang sebelah kiri. 
Hendaknya ia mengenakan kedua sandalnya 
atau melepaskan keduanya.” Diriwayatkan 
oleh Muslim. 


Sunnah ini akan terus dilakukan secara 
berulang-ulang beberapa kali oleh seorang 
muslim dalam sehari semalam. Karena ia akan 
mengenakan dan melepaskan sandalnya saat 
keluar dan masuk masjid, saat keluar masuk 
kamar mandi dan saat keluar masuk kerja di luar 
rumah. Dalam sehari semalam, sunnah dalam 
mengenakan sandal ini akan berulang berkali- 


28 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


kali. Yakni apabila seorang muslim mengenakan 
dan melepaskan sandalnya menurut ajaran 
sunnah, kemudian ia selalu menghadirkan niat 
tersebut, ia pasti akan memperoleh pahala yang 
banyak, sehingga seluruh gerak geriknya akan 
mengikuti ajaran as-Sunnah. 




















@ é > ls e ¢ @ ohie 


Di antara perbuatan yang dilakukan secara 
berulang-ulang oleh kebanyakan orang dalam 
sehari semalam adalah mengenakan dan 
melepas pakaian. Mungkin karena pakaian itu 
harus dicuci, atau karena hendak tidur atau 
karena kepentingan-kepentingan lain. 


Mengenakan dan melepas pakaian juga 
memiliki beberapa tuntunan sunnah: 

1. Mengucapkan bismillah. Baik saat 
mengenakan atau melepaskan pakaian. 
Imam an-Nawawi zi menjelaskan: 
“Membaca bismillah disunnahkan dalam 
setiap perbuatan.” 

2. Apabila mengenakan pakaian, gamis, kain 
atau sorban, biasanya Rasulullah & berdoa 


Sunnah-surinati Mengenakan Pakaian 29 


30 


sebagai berikut: 


ca) pe PG oe Se SULT Sl 


al gh Le pty oh Ge Sh a gels 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepadaMu kebaikan dari pakaian ini dan 
kebaikan dari tujuan aku memakainya. 
Aku berlindung kepadaMu dari keburukan 
pakaian ini dan keburukan tujuan aku 
mengenakannya.” Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dan at-Tirmidzi. Diriwayatkan 
juga oleh Ahmad, dinyatakan shahih oleh 
Ibnu Hibban dan al-Hakim. Beliau (al- 
Hakim) berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
berdasarkan syarat periwayatan Muslim. Hal 
itu disetujui oleh adz-Dzahabi.” 


. Memulai mengenakan sesuatu dari yang 


kanan: 

Dasarnya adalah hadits Nabi %: 

“Kalau kalian mengenakan sesuatu, mulailah 
dengan bagian kanan.” Diriwayatkan oleh 
at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, 
dan hadits ini shahih. 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


4. Beliau #% biasa melepas pakaian dan cela- 
nanya dari kiri, kemudian kanan. 


‘a. 
é G S é a 





Imam an-Nawawi 2 berkata, “Saat masuk 
rumah, disunnahkan membaca bismillah dan 
banyak berdzikir kepada Allah Ta’ala, kemudian 
membaca salam.” 

1. Berdzikir kepada Allah 4% saat masuk Rumah, 
berdasarkan hadits Nabi #: 

“Apabila seseorang masuk rumah, lalu ia 

berdzikir kepada Allah, yakni saat memasuki 

rumahnya dan juga saat makan, maka setan 
berkata, ‘Tidak ada lagi tempat tinggal dan 


>” 


makan malam bagi kalian’. 


2. Doa masuk rumah. Dasarnya adalah hadits 
Nabi #: 


25 yall Ge LT Sy al 
CEG al tay Gy al pty Sal 


Sunnah-sunnah Keluar Masuk Rumah 31 


32 


LIS 55 Lo awl les 
“Ya Allah, aku memohon kepadaMu tempat 
masuk yang terbaik dan tempat keluar yang 
terbaik. Dengan nama Allah kami masuk, 
dan dengan nama Allah juga kami keluar. 
Hanya kepada Allah Rabb kami, kami 
bertawakkal.” 


Baru mengucapkan salam kepada yang 
ada dalam rumah. Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud. 


Seorang muslim akan berusaha mera- 
sakan ketawakalan kepada Allah saat masuk 
dan keluar rumah, sehingga selamanya ia 
berhubungan dengan Allah. 


. Bersiwak: 


“Biasanya Rasulullah # apabila hendak 
masuk rumahnya, beliau awali dengan 
bersiwak.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


. Mengucapkan salam: 


Hal itu berdasarkan firman Allah : 


oe 2 Siafe i,t Goce AlC-7 4 
At 2K, 
FORAnG 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


t 

4, 4 224 77 we 
60) CD te Sil e 
“Maka apabila kamu memasuki (suatu 
rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah 
kamu memberi salam kepada penghuninya 


salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang 
diberkati lagi baik..” (QS. an-Nuur: 61). 


Seandainya kita menetapkan bahwa se- 
orang muslim memasuki rumahnya setiap kali 
selesai melakukan kewajibannya di masjid, 
maka jumlah sunnah yang bisa ia lakukan pada 
saat ia masuk rumahnya siang dan malam men- 
capai dua puluh sunnah. 


Adapun bacaan keluar rumah, maka dia 
hendaknya mengucapkan: 


ee eee ae 


o 
Os 7 


“Dengan nama Allah, aku bertawakkal 
kepadaNya dan tidak ada daya upaya 
melainkan dengan pertolonganNvya.” 
Dalam riwayat lain dinyatakan, “Allah telah 
cukup bagiku, menjagaku dan memberiku 


Sunnah-sunnah Keluar Masuk Rumah = 33 





petunjuk. Dengan hal itu setan pasti lari darinya.” 
Riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud. 


Seorang muslim keluar rumahnya siang dan 
malam berulang kali. Seperti keluarnya untuk 
melakukan shalat di masjid, untuk bekerja dan 
untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. 
Dan setiap kali dia keluar rumah dia mene- 
rapkan sunnah tersebut, maka dia akan men- 
dapatkan kebaikan yang besar dan pahala yang 
banyak. 


Ganjaran karena menerapkan sunnah ter- 
sebut saat keluar rumah: 


a. Seorang hamba akan mendapatkan kecu- 
kupan dari setiap urusan dunia dan akhirat 
yang ia harapkan. 


b. Seorang hamba akan mendapatkan penja- 
gaan dari setiap keburukan dan hal-hal yang 
dibenci, baik hal itu datang dari jin maupun 
dari manusia. 

c. Seorang hamba akan mendapatkan petunjuk, 
yakni lawan dari kesesatan. Dengan hal itu 
semoga Allah 4 memberimu petunjuk dalam 
urusan dunia dan akhiratmu. 


34 1001 Amatan Sunnah Sehari Semalam 


— 


% 2 ’ & 





. Berangkat ke masjid di awal waktu. Sesuai 


dengan sabda Rasulullah #: 


alls Ag GU we J 


(Ol, Si Node SF 
: : oe 


ale Ops Sale GN ale 
Pe Ogales Ny ad) ELY 
Ig 5 GABY alally ictal 


“Seandainya manusia tahu ganjaran yang 
terdapat dalam panggilan (adzan) dan 
shaf yang pertama, kemudian tidak ada 
jalan mendapatkannya kecuali dengan 
diundi mereka pasti mau diundi guna men- 
datanginya. Seandainya mereka tahu gan- 
jaran yang terdapat dalam bersegera menuju 
shalat, niscaya mereka akan berlomba mela- 
kukannya. Seandainya mereka tahu ganjaran 
yang terdapat dalam shalat Isya’ dan shalat 


Sunnah-sunnah Menuju Masjid = 35 


36 


Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya 
walaupun dengan merangkak.” Muttafaqun 
‘alaihi. 

An-Nawawy 2 berkomentar, “At-Tahjiir 
adalah bersegera menuju shalat”. 


. Doa pergi ke masjid: 


Bid Bo OH tS See pall 
3 els M9 se aa re els M3 
[5 N98 AE So bale Ws Cpe! 


i 


ors Wh 9 oe oe las hy 53 isk 


“Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, 
dalam ucapanku cahaya, pada pendenga- 
ranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, 
di belakangku cahaya dan di hadapanku 
cahaya serta dari bagian atas dan bawahku 
cahaya. Ya Allah, berilah diriku cahaya.” 
(HR. Muslim). 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


3. Berjalan (menuju masjid) dengan santai 
dan tenang. Hal itu sesuai dengan sabda 
Rasulullah: 


sail J LMG BBY oo 1 
IPN 3 ESN SE 


“Apabila kalian telah mendengar igamah 
(qamat), maka datangilah untuk shalat, dan 
kalian wajib berjalan dengan santai dan 
tenang.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Sakinah adalah santai dalam gerakan dan 
menghindari hal-hal yang tidak berguna. 


Al-Wiqaar adalah menundukkan 
pandangan dan merendahkan suara tanpa 
menoleh (kanan dan kiri). 


4. Berangkat menuju masjid dengan berjalan 
kaki. Para fugqaha telah menyatakan bahwa 
hal itu disunnahkan dengan santai tanpa 
bergegas (dalam berjalan) menuju masjid, 
karena banyaknya ganjaran kebaikan bagi 
orang yang berjalan kaki untuk shalat 
tersebut. Berdalil dengan nash-nash syariat 
yang kesemuanya itu menunjukkan adanya 


Sunnah-sunnah Menuju Masjid 37 









































38 


keutamaan memperbanyak langkah menuju 
masjid. 

Rasulullah # bersabda: 

“Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang 
dengannya Allah 3 akan menghapuskan 
dosa-dosa dan akan meninggikan derajat 
kalian? Para shahabat : menjawab, “Tentu 
mau wahai Rasulullah. Lalu beliau menye- 
butkan di antaranya, “Memperbanyak 
langkah menuju masjid...” (HR. Muslim). 


. Doa saat memasuki masjid: 


ery SINT J ceil gl 
“Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatMu 
bagiku.” 

Apabila salah seorang kamu masuk 
masjid, maka ucapkanlah shalawat kepada 
Nabi #, lalu mengucapkan, “Ya Allah buka- 
kanlah pintu-pintu rahmatMu bagiku.” Riwa- 


yat an-Nasaa ‘i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah 
dan Ibnu Hibban. 


. Mendahulukan kaki kanan saat masuk 


masjid, sesuai dengan sabda Rasulullah # 
kepada Anas bin Malik -&, “Termasuk dari 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





Sunnah, apabila engkau masuk masjid, 
mulailah dengan kaki kanan dan apabila 
engkau keluar, mulailah dengan kaki kiri.” 
Dikeluarkan oleh al-Hakim dan beliau 
menandaskan bahwa hadits tersebut shahih 
sesuai syarat muslim dan disetujui oleh adz- 
Dzahabi. 


. Mengutamakan shaf pertama: 


“Seandainya manusia tahu ganjaran yang 
terdapat dalam panggilan (adzan) dan shaf 
yang pertama kemudian tidak ada cara 
mendapatkannya kecuali dengan diundi, 
mereka pasti mau diundi guna menda- 
tanginya..” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


. Doa saat keluar dari masjid: 


“Apabila seseorang keluar dari masjid 
hendaklah ia mengucapkan: 


Nese % - eG o axe 
5 se s 


“Ya Allah, aku memohon keutamaan 
dariMu.” Riwayat Muslim. Dalam riwayat 
an-Nasaa*i memiliki tambahan, yaitu meng- 
ucapkan shalawat kepada Rasulullah saat 
keluar dari masjid. 


Sunnah-sunnah Menuju Masjid 39 


9. Mendahulukan kaki kiri saat keluar dari 
masjid berdasar perkataan Anas bin Malik 
# di atas tentang mendahulukan kaki kanan 
(saat masuk masjid?’"). 


10. Melakukan shalat Tahiyyatul mes: 
= oe es jet esas jes 134 
855 (dal 


“Apabila salah seorang di antara kamu 
memasuki masjid, maka janganlah ia duduk 
sebelum ia melakukan shalat dua rakaat.” 
(HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Asy-Syafi’i 2% berkomentar, “Shalat 
tahiyatul masjid disyariatkan meskipun pada 
waktu dilarang (melakukan shalat).” 


Al-Hafizh 2i% juga menandaskan, “Ula- 


ma ahli fatwa telah bersepakat bahwa shalat 

tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah.” 

Jumlah sunnah-sunnah yang sering dilakukan 
seorang muslim saat menuju masjid untuk shalat 
lima waktu dan setiap kali diulanginya mencapai 
lima puluh sunnah. 


40 74001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 








Ty 


Ada lima sunnah dalam adzan, sebagaimana 
yang disebutkan Ibnu Qayyim 2i& dalam Zaadul 
Ma’aad: 


Orang yang mendengar seruan tersebut 
hendaknya mengucapkan apa yang diucap- 
kan oleh muadzdzin (orang yang adzan). 
Kecuali dalam kalimat “hayya ‘alash shalah” 
dan “hayya ‘alal falah” hendaklah dia 
mengucapkan, “la haula wala quwwata illa 
billah.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 


Manfaat sunnah tersebut: Bahwasanya 


engkau akan mendapatkan Surga, sebagaimana 
telah tsabit (ditegaskan) dalam Shahih 
Muslim. 


2. Orang yang mendengar adzan (setelah adzan 


selesai dikumandangkane") hendaklah 
mengucapkan: 


a ole atl VE 5 Sh sgsl Gls 


\ 
ow 


PLL; (5 wl os) cl es 


Sunnah-sunnah Dalam Adzan 41 


42 


Viper) domes lye 
“Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah 
yang berhak disembah melainkan Allah, dan 
bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. 
Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai 


agama dan Muhammad itu sebagai Rasul 
(utusan).” Diriwayatkan oleh Muslim. 

Manfaat sunnah tersebut: Allah 4 akan 
mengampuni dosa-dosanya, sebagaimana 
dalam hadits yang sama. 


. Dia hendaknya mengucapkan shalawat 


kepada Nabi % setelah selesai menjawab 
seruan muadzdzin dan menyempurnakannya 
dengan mengucapkan shalawat kepada Nabi 
Ibrahim (shalawat Ibrahimiyah), karena tidak 
ada shalawat yang paling sempurna dari 
itu. 


Sebagai dalilnya sabda Rasulullah %, 
“Apabila kalian mendengar seruan adzan, 
maka ucapkanlah seperti yang diucapkan 
muadzdzin. Kemudian bershalawatlah 
kepadaku, karena barangsiapa yang meng- 
ucapkan shalawat kepadaku, Allah 4 akan 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


memberikan shalawat kepadanya sebanyak 
sepuluh kali.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


Manfaat sunnah tersebut, bahwa Allah 
4 membalas shalawat hamba itu sepuluh 
kali. 


Arti dari kalimat “Allah 4 membalas 
shalawat seorang hamba” yaitu, pujianNya 
terhadap hamba tersebut di tempat yang 
tertinggi. Adapun maksud “Shalawat 
Ibrahimiyah” adalah: 


iad ST fey aint Me Jo pl 
ST Jes pal] Bois 
He AGy See Soot HE peal 
he ESHE US tases ST leg Line 
Hoos i peal ST ES pal 

‘2 


“* 


“Yq Allah, berilah shalawat kepada 


Sunnah-sunnah Dalam Adzan = 43 


44 


Muhammad dan keluarganya sebagaimana 
Engkau telah memberikan shalawat kepada 
Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. 
Ya Allah, berikanlah barakah kepada 
Muhammad dan keluarganya sebagaimana 
Engkau telah memberikan barakah kepada 
Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.” 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


. Orang tersebut setelah mengucapkan 


shalawat kepada Rasulullah # hendaknya 
mengucapkan: 


Bealls At Bel ode O5 agli 
Aaa dw gl ete CT asl! 

SIE s CA Io gates lie atasls 
“Ya Allah, Pemilik seluruh seruan yang 
sempurna dan shalat yang hendak didirikan, 
berikanlah kepada Muhammad al-Wasilah 


dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia di 
tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.” 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


on 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


Manfaat doa tersebut bahwa orang yang 
mengucapkannya akan mendapatkan syafaat 
dari Nabi 28. 


. Setelah itu dia berdoa untuk dirinya sendiri, 


meminta keutamaan kepada Allah 4 karena 
hal itu akan terkabul, sebagaimana dalam 
sabda Rasulullah #, “Ucapkanlah seperti apa 
yang diucapkan oleh Muadzdzin. Apabila 
telah selesai, maka memohonlah (kepada 
Allah) pasti dikabulkan.” Dishahihkan oleh 
Ibnu Hibban. 

Jumlah sunnah-sunnah yang dilakukan 
seorang muslim pada saat mendengar seruan 
adzan mencapai dua puluh lima sunnah. 


Sunnah-sunnah Igamah 





Keempat sunnah pertama tersebut juga 


dilakukan saat iqamah. Yakni sebagaimana 
difatwakan oleh al-Lajnah al-Ilmiyyah Lil Buhuts 
al-IImiyyah wal Iftaa. Sehingga total jumlah 
sunnah yang dilakukan saat iqamah menjelang 
shalat ada 20. 


Sunnah-sunnah Igamah = 45 


Catatan: 


Sunnahnya, orang yang mendengar iqamah 
hendaknya mengucapkan apa yang diucapkan 
oleh muadzin yang melantunkan iqamah, 
kecuali pada ucapan Hayya ‘alash shalaah, 
Hayya ‘alal falaah. Saat itu ia mengucapkan 
laa haula wa laa quwwata illa billah. Dan saat 
yang iqamat mengucapkan, “Qad Qaa-matish 
Shalaah,” ia juga mengucapkan lafal yang 
sama. Tidak mengucapkan, “Aqaamahallah wa 
adaamaha,” karena hadits itu lemah. (Fatwa 
Lajnah ad-Daa-imah Lil Buhuts Wal Iftaa’). 


Shalat Menghadap Sutrah 


Rasulullah # bersabda: 


Sads iS I Guatls psdet Le 134 
Mes ey WT Ga YG le 
“Kalau salah seorang di antara kalian shalat, 


hendaknya ia menghadap sutrah dan mende- 
katkan diri ke arah sutrah tersebut. Jangan 





46 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





biarkan seorangpun lewat di hadapannya.” 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah 
dan Ibnu Khuzaimah. 


Hadits di atas merupakan nash umum yang 
menunjukkan disunnahkannya membuat sutrah 
saat akan shalat, baik di masjid maupun di 
dalam rumah, pria maupun wanita, hukumnya 
sama saja. Sebagian kaum muslimin bersikap 
antipati terhadap sutrah, sehingga mereka shalat 
tanpa menghadap ke arah sutrah. 


Sunnah ini juga dilakukan secara berulang- 
ulang oleh seorang muslim sehari semalam. 
Sunnah ini dilakukan secara berulang-ulang saat 
melaksanakan sunnah rawatib, shalat dhuha, 
shalat tahiyyatul masjid, shalat witir. Seorang 
wanita juga bisa melakukannya secara berulang 
kali saat melakukan shalat wajib di rumah. 
Adapun dalam shalat jama’ah, imam menjadi 
sutrah bagi seluruh makmum. 


Beberapa Persoalan Seputar Sutrah 


1. Sah menjadi sutrah segala sesuatu yang 
ditegakkan oleh orang yang akan shalat di 
hadapannya ke arah kiblat, seperti dinding, 
tongkat dan tiang. Tidak ada batasan ukuran 


Shalat Menghadap Sutrah 47 


untuk sutrah. 


. Adapun tinggi dari sutrah setidaknya seperti 


pelana kuda, atau kira-kira satu jengkal. 


. Jarak antara telapak kaki dengan sutrah kira- 


kira tiga hasta. Di mana jarak tersebut cukup 
untuk melakukan sujud. 


. Sutrah disyariatkan untuk imam dan untuk 


orang yang shalat sendirian, shalat wajib 
maupun sunnah. 


. Sutrah imam menjadi sutrah bagi makmum, 


sehingga boleh saja lewat di hadapan mak- 
mum yang sedang shalat, karena suatu hal. 


Buah Pengamalan Sunnah di atas: 


1. 


48 


Sutrah menjaga shalat agar tidak terputus 
karena yang lewat adalah orang yang bisa 
memutuskan shalat atau setidaknya mengu- 
rangi kesempurnaannya. 


. Menghalangi pandangan sehingga ti dak ke 


sana ke mari, tidak jelalatan. Karena orang 
yang menggunakan sutrah akan mengarah- 
kan pandangan sebatas bagian sebelum 
sutrah saja, sehingga pikirannya juga hanya 
terfokus pada penghayatan shalat saja. 


1001 Amalan Sunnah Sehar! Semalam 


3. Dengan sutrah, orang yang sedang shalat 
memberi tempat kepada orang lain untuk 
lewat bebas di balik sutrah, sehingga tidak 
perlu lagi lewat di hadapannya. 


State lM ICC UmS ICM CULE 
Dilakukan Sehari Semalam 
1. Shalat Sunnah Rawatib. Rasulullah # ber- 
sabda: 


jaca eee 


cy a 


eg S33 dsl gy dar 
tN 3 


“Seorang hamba muslim yang shalat sunnah 
karena Allah setiap harinya dua belas 
rakaat, bukan shalat wajib, maka pasti Allah 
bangunkan baginya sebuah rumah di Surga, 
atau dibuatkan baginya sebuah rumah di 








Beberapa Sunnah yang Dilakukan Sehari Semalam 49 


50 


Surga.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 
Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat 
sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, 
dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat lagi 
sebelum Shubuh. 


Saudara muslim tercinta, apakah Anda 
tidak merasa rindu terhadap rumah di Surga? 
Laksanakanlah secara konsisten nasihat Nabi 
# ini, lakukanlah shalat sunnah dua belas 
rakaat selain yang wajib. 


. Shalat Dhuha. Shalat ini setara dengan 360 


sedekah. Sebabnya, karena dalam tubuh 
manusia terdapat 360 sendi. 


Masing-masing dari sendi tersebut mem- 
butuhkan sedekah yang dilakukan oleh 
seorang hamba setiap hari sebagai bukti rasa 
syukurnya terhadap kenikmatan tersebut. 
Dan semua itu bisa digantikan dengan shalat 
dua rakaat pada waktu dhuha. 


Faidahnya seperti terdapat dalam shahih 
Muslim sebuah hadits dari Abu Dzar # 
dari Nabi # diriwayatkan bahwa beliau 
bersabda: 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


Ba (Sa6 je ke IS Me Gn 
Sept a3 eas dts 4s 
EF ihe SO oF Gils ie 

Pall 52 UBS ORS; HS J 


“Setiap pagi, masing-masing dari sendi salah 
seorang di antara kalian membutuhkan 
sedekah. Setiap tasbih bisa menjadi sedekah. 
Amar ma’ruf nahi munkar bisa menjadi 
sedekah. Namun semua itu bisa digantikan 
dengan shalat dua rakaat yang dilakukan 
seorang hamba pada waktu dhuha.” 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
bahwa ia menceritakan: 


oy ae wl Le ULE loi 
al it 555 5 reall 3555 


Beberapa Sunnah yang Dilakukan Sehari Semalam 51 


52 


“Kekasihku, Rasulullah # pernah berpesan 
kepadaku agar melakukan puasa tiga hari 
dalam satu bulan, melakukan shalat dua 
rakaat pada waktu dhuha dan melaksanakan 
shalat witir sebelum tidur.” Muttafaqun 
‘alaih. 


Waktu pelaksanaannya adalah mulai 
kira-kira seperempat jam setelah terbit 
matahari hingga seperempat jam menjelang 
Zhuhur. 

Waktu terbaik pelaksanaanya yaitu saat 
matahari sedang bersinar dengan teriknya. 

Jumlah rakaatnya paling sedikit dua. 
Yang terbanyak adalah delapan rakaat. Ada 
yang berpendapat bahwa tidak ada batasan 
rakaatnya yang terbanyak. 


. Shalat Sunnah Ashar. Rasulullah # ber- 


sabda: 


Last weal be Tal atl pe 5 
“Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada 
orang yang shalat empat rakaat sebelum 
Ashar.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan 
at-Tirmidzi. 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


4. Sunnah Maghrib. Rasulullah 3 bersabda: 
[SI (3 JB AS IS Lyle 
ols 
“Shalatlah sebelum Maghrib. Shalatlah 
sebelum Maghrib.” Pada kali ketiga beliau 


tambahkan, “Bagi yang mau.” Diriwayatkan 
oleh al-Bukhari. 


5. Sunnah Isya. Rasulullah 32 bersabda: 

27g w Ss eee wor ace wf ae 
Cll ay on owe Clol ds on 
aa ee Bee co Bn a cate 
3 dy NS BEET IS SS aS 
cla Jos WI 

‘Antara dua adzan disyariatkan shalat. Antara 
dua adzan disyariatkan shalat. Antara dua 
adzan disyariatkan shalat” (pada kali ketiga 
beliau menambahkan), “Bagi siapa yang 


mau melakukannya.” Diriwayatkan oleh al- 
Bukhari dan Muslim. 


An-Nawawi 2% menyatakan, “Yan 
g 


Beberapa Sunnah yang Dilakukan Sehari Semalam 53 


dimaksud dengan dua adzan dalam hadits 
di atas adalah adzan dan iqamah.” 


Sunnah-sunnah Shalat Malam 


54 


Rasulullah # bersabda: 
gis Be i xy oh all 


“Puasa yang paling utama setelah puasa 
Ramadhan adalah puasa di bulan suci. Shalat 
terbaik setelah shalat wajib adalah shalat 
malam.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


. Jumlah rakaat terbaik untuk shalat malam 


adalah sebelas, atau tiga belas rakaat, 
dengan berdiri yang lama. Dasarnya adalah 
hadits bahwa Rasulullah # biasa mela- 
kukan shalat malam sebelas rakaat, dan itu 
adalah shalat yang biasa beliau lakukan.” 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Dalam riwayat 
lain disebutkan, “Beliau biasa shalat 13 
rakaat...” Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


2. Sebelum shalat malam, disunnahkan bersiwak 
dan membaca beberapa ayat terakhir surat 
Ali Imran, mulai dari firmanNya: 


hth BG osctl ha} 
7S a, 


4) CI INF WG 


“Sesungguhnya dalam penciptaan langit- 
langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang- 
orang yang berakal..” (QS. Ali Imran: 
190). 


Demikian seterusnya, hingga akhir surat. 


3, Disunnahkan berdoa dengan riwayat doa 
yang shahih dari Nabi #: 


Ngee OS EH Lich ag cu 
ef Asch ais Ses aa 25 
U5 es os PI S505) 53 
5 aj oy Sus Hal 


Sunnah-sunnah Shalat Semalam 55 


56 


SGA) 5 «GS $4855 gel Col es 
bo SUM g ae ally co Soc ge 
plej ele a Lo ites Seeses ce 355 O55 
Rat eel ou (sera 


of | 


ct Ay lds 3 Hiles LET 5 
5b es ES; (cols 5 


$447 


lag SiGe se ea G,! 


om og 


ay G5 Ei path ca chet 


(Seb OY sh iy 


“Ya Allah, Segala puji bagiMu, Engkau adalah 
penegak langit dan bumi serta siapa saja yang 
ada dalam keduanya. Segala puji bagiMu, 
Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta 
siapa saja yang ada dalam keduanya. Segala 


& 
- 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


puji bagiMu, Engkau adalah Pengusa langit 
dan bumi. Segala puji bagiMu, Engkau 
adalah al-Haaq, janjiMu adalah benar adanya, 
perjumpaan denganMu adalah benar adanya 
dan ucapanMu adalah benar adanya. Surga 
itu adalah benar adanya, Neraka itu adalah 
benar adanya, para Nabi adalah benar 
adanya, Muhammad # adalah benar adanya, 
dan Hari Kiamat adalah benar adanya. Ya 
Allah, kepadaMu-lah aku berserah diri, 
kepadaMu aku beriman, kepadaMu pula 
aku bertawakkal, kepadaMu aku kembali, 
karenaMu aku berperang dan kepadaMu 
juga aku mengambil keputusan hukum. 
Ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu 
dan yang akan datang, yang kulakukan 
secara sembunyi-sembunyi dan terang- 
terangan. Engkau yang mendahulukan dan 
Engkau pula yang menangguhkan tidak ada 
ilah (yang berhak diibadahi secara benar) 
melainkan Engkau (atau tidak ada ilah 
selainMu).” Diriwayatkan oleh al-Bukhari 
dan Muslim. Lafazh ini milik al-Bukhari 


. Di antara bentuk sunnah lainnya yaitu 
memulai shalat malam dengan melaksanakan 


Sunnah-sunnah Shalat Semalam 57 


58 


dua rakaat ringan. Yakni agar dengan shalat 
itu, ia menjadi lebih bersemangat melakukan 
shalat sesudahnya. Rasulullah # bersabda: 


‘Jika salah seorang di antara kalian bangun 
tidur di malam hari, hendaknya ia memulai 
shalat dengan dua rakaat ringan.” Diriwa- 
yatkan oleh Muslim. 


. Disunnahkan juga membuka shalat malam 


dengan doa yang shahih dari Nabi 3: 


6 


BIEL Kes dete 25 pal 
Sal de 258 Sit bu 
Las Sake ¢ om (So Sif BSUgs5 
aod CAEN LS (Sutl 0S pili 43 I lS 


cM se 


| HLS Js Gag ob) As5h ss oO 


ote bio 
“Yq Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. 
Pencipta langit dan bumi, Yang Maha 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


Mengetahui yang ghaib dan yang terlihat 
nyata. Engkau yang menghakimi hamba- 
hamba dalam semua hal yang mereka 
perselisihkan. Berilah kepadaku petunjuk 
dalam hal yang diperselisihkan agar aku 
mendapatkan kebenaran dengan izinMu. 
Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk 
kepada siapa saja yang Engkau kehendaki 
menuju jalan yang lurus.” Diriwayatkan 
oleh Muslim. 

. Disunnahkan melakukan shalat malam 
dengan lebih lama. Rasulullah 3 pernah 
ditanya, “Shalat yang bagaimanakah yang 
terbaik?” Beliau menjawab, “Yang disertai 
qunut (berdiri) lama.” Diriwayatkan oleh 
Muslim. Yang dimaksudkan dengan kata 
qunut adalah berdiri. 


. dJugadisunnahkan untuk membaca ta’awwudz 
saat melewati ayat adzab, yakni dengan 
mengucapkan, ‘A’udzu billah min adzabillah 
(Aku berlindung kepada Allah dari siksa 
Allah)”. Lalu meminta rahmat saat membaca 
ayat rahmat, yakni dengan mengucapkan, 
“Allahumma inni as-aluka min fadhlik 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 


Sunnah-sunnah Shalat Semalam 59 


keutamaan dariMu).” Juga mengucapkan 
tasbih saat membaca ayat yang mensucikan 
Allah #, berdasarkan hadits, “Beliau & 
membaca al-Qur’an dengan perlahan-lahan, 
apabila melewati ayat yang mengandung 
makna tasbih, beliaupun bertasbih, dan 
apabila melewati ayat yang mengandung 
makna permohonan, beliaupun memohon, 
lalu bila melewati ayat yang mengandung 
makna memohon perlindungan, beliau juga 
memohon perlindungan.” Diriwayatkan oleh 
Muslim. 


Beberapa Kiat Untuk Membantu Bangun Malam: 


» 


oan & 


. Berdoa. 

. Menghindari begadang. 
. Tidur siang. 

. Meninggalkan maksiat. 
. Memerangi hawa nafsu. 





Witir dengan Beberapa Sunnahnya 





dy 


60 


Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan 
witir tiga rakaat untuk membaca surat 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


berikut, sesudah al-Fatihah: 
“Sabbihisma Rabbikal A'la..” 

Pada rakaat kedua membaca: 
“Qul yaa ayyuhal kaafiruun.” 

Lalu pada rakaat ketiga membaca: 
“Qul huwallahu ahad.” 


Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 


. Usai mengucapkan salam dari shalat witir, 
disunnahkan membaca doa dzikir berikut: 


“Subhanal malikil qudduus.” 


Sebanyak tiga kali. Pada kali yang ketiga, 
- ada tambahan sebagaimana diriwayatkan 
oleh ad-Daaruquthni, dengan suara keras 
mengucapkan, “Rabbil malaaikati war 
ruuh.” 


Tambahan tersebut dinyatakan shahih 
oleh al-Arnauuth, sebagaimana diriwayatkan 
oleh Abu Dawud dan an-Nasaa‘*i. 


Witir dengan Beberapa Sunnahnya 61 


Se SR tc SR ESC ER SR AERA 


Sunnah Fajar 
(Shalat Sunnah Sebelum Shalat Shubuh) 





Sunnah ini juga terkait dengan beberapa 


sunnah khusus: 


1. 


wo 


62 


Dilakukan secara ringkas. 


Diriwayatkan dari Aisyah &% bahwa 
ia menceritakan, “Rasulullah # biasa mela- 
kukan shalat ringkas dua rakaat antara adzan 
dan iqgamah saat shalat Shubuh.” Diriwa- 
yatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


. Bacaan pada shalat tersebut. Pada rakaat 


pertama dalam dua rakaat fajar, biasanya 
beliau membaca: 


oy 4.4 ve GY “E00 ry 
CODING resp 
“Mereka mengatakan, ‘Kami beriman kepada 


Allah dan apa yang diturunkan kepada 
kami’.” (QS. al-Baqarah: 136). 


Dalam sebuah riwayat disebutkan untuk 
rakaat kedua membaca: 


4Ee eo 


MO) ash ct Hh Git Beep 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


“Kami beriman kepada Allah; dan saksi- 
kanlah bahwa sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang berserah diri...” (QS. Ali 
Imran: 52). 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 
yang dibaca para rakaat pertama adalah 
akhir-akhir surat Ali Imran. 


Para rakaat yang kedua, dibaca ayat 
berikut: 


nS. 


EEG Js IS As Si ay jap 
KWOK 


“’Katakanlah, ‘Hai Ahli Kitab, marilah (ber- 
pegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 
yang tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu’.” (QS. Ali Imran: 64). 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 
pada dua rakaat fajar Rasulullah # mem- 
baca, “Qul yaa ayyuhal kaafirun” dan 
“Qul huwallahu ahad”. Diriwayatkan oleh 
Muslim. 


. Melakukan idhthijaa’ (berbaring ke sebelah 
kanan). Usai melakukan shalat dua rakaat 


Sunnah Fajar = 63 


fajar, biasanya Rasulullah # berbaring 
ke sebelah kanan. Diriwayatkan oleh al- 
Bukhari. 


Kalau kita melakukan dua rakaat fajar 
di rumah, berusahalah untuk berbaring ke 
sebelah kanan sesudahnya meski hanya 
beberapa menit saja sehingga kita dapat 
menerapkan sunnah tersebut. 


Duduk Berdzikir Usai Shalat Shubuh 


Usai shalat Shubuh, biasanya Nabi 3 duduk 
sejenak di tempat beliau shalat hingga matahari 
benar-benar terbit. Diriwayatkan oleh Muslim. 








Imam an-Nawawi i) menjelaskan: 

“Arti kata hisnaa (lihat buku asli) yaitu saat 
matahari terbit sesungguhnya, yakni sudah agak 
meninggi. 

Sungguh sebuah kenikmatan yang amat 
agung, bahwa Allah Ta’ala telah memberikan 
tugas para malaikat untuk berdoa dan memo- 
honkan ampunan bagi orang-orang yang duduk 
berdzikir di masjid, baik sebelum shalat atau 
sesudahnya, yakni dengan mengucapkan: 


64 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


S555) GU ol pads gu 


“Ya Allah, ampunilah orang tersebut, beri- 
kanlah rahmat kepada orang tersebut..” 
seperti disebutkan dalam sebuah hadits. 

Wahai saudara seiman, coba perhatikan 
kedudukan kita di sisi Allah Ta’ala apabila 
kita taat kepadaNya, maka Allah akan menu- 
gaskan para malaikat untuk mendoakan 
kita! 








Sunnah-sunnah yang Diucapkan 
Dalam Shalat 





1. Doaistiftaah. Yaitu doa yang diucapkan pada 
waktu takbiratul ihram: 


lars 385 Bae sis eis dines 


Mb NY Se Susy 


“Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji 
bagiMu, Mahasuci pula namaMu, Mahatinggi 
kebesaranMu, dan tidak ada yang berhak 
diibadahi secara benar melainkan Engkau..” 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Dalam Shalat 65 


66 


Diriwayatkan oleh perawi yang empat. 


Doa lain adalah aii berikut?: 


wee 3 eal ihe en “s 
jo aS Ops Be us guilt 
ell UUs So oh FU eS 
“Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan 
segala kesalahanku sebagaimana Engkau 
jauhkan (jarak) antara timur dan barat. Ya 
Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku 
sebagaimana baju yang putih dibersihkan 
dari noda. Ya Allah, cucilah diriku dari dosa- 


dosaku dengan es, air dan embun.” Diriwa- 
yatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


Kami tidak menyebutkan dalil-dalilnya dalam sunnah 


yang diucapkan atau dilakukan dalam shalat, dengan 
tujuan meringkas pembahasan. 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


ern ne Cai get 


Seorang muslim bisa memilih salah satu 
dari doa istiftah tersebut untuk dibacanya. 


. Membaca ta’awwudz sebelum membaca 


ayat. Yakni dengan mengucapkan: 


oar Ua Ge atl dye 
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk.” 


. Membaca basmalah. Yakni mengucapkan: 


“Bismillahirrahmanirrahiim.” 


. Membaca ‘aamiin’ usai bacaan al-Fatihah. 
. Membaca surat lain sesudah al-Fatihah di 


dua rakaat pertama, pada shalat Shubuh, 
Jumat, Maghrib dan shalat-shalat empat 
rakaat. Semua ini berlaku untuk orang yang 
shalat sendirian. Adapun makmum hanya 
membacanya di shalat-shalat sirriyyah, 
sementara dalam shalat jahriyyah tidak. 


. Setelah bangkit dari ruku’ dan meng- 


ucapkan: 


Lash dy 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Dalam Shalat 67 


68 


kemudian diiringi dengan doa berikut: 

Ab G Efe e5N5 SIZ ee 
be pol treads LSI fal LG ed 
CY a gUl le GU sy tall Ju 
nas YG z malt = mY 5 el tet 

Nel | ROCESS 
“Seisi langit dan seisi bumi serta seisi segala 
yang ada pada keduanya, juga seisi segala 
yang Engkau kehendaki untuk Engkau 
ciptakan kelak. Engkau adalah yang paling 
berhak terhadap pujian dan kemuliaan. 
Yang paling tepat diucapkan oleh seorang 
hamba. Masing-masing di antara kami adalah 
hambaMu. Ya Allah, tidak ada yang dapat 
menahan apa yang Engkau berikan, dan 
tidak ada yang dapat memberikan sesuatu 
yang Engkau tahan. Tidak ada pemilik 


kemuliaan yang berguna kemuliaannya di 
sisiMu.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


1007 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


hs 


8. 


9. 


Membaca tasbih pada saat rukuk dan sujud, 
lebih dari sekali. 


Mengucapkan, “Rabbighfirli” lebih dari satu 
kali, pada saat duduk di antara dua sujud. 


Membaca doa setelah tasyahhud akhir: 
wlll Kee! a a5 «tall Side 


SEIN cemnill 25 5.5 Sye5 
“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari 
siksa Jahannam, dari siksa kubur, dari 
bencana hidup dan mati, serta dari bencana 
al-Masih ad-Dajjal.” Diriwayatkan oleh al- 
Bukhari dan Muslim. 


Dianjurkan, orang yang shalat tidak 
hanya membaca tasbih pada waktu sujud, 
tetapi menambahkan dengan doa apa saja 
yang dikehendakinya, seperti disebutkan 
dalam hadits berikut: 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Dalam Shalat 69 


LED Se ad Lys 
“Saat paling dekat seorang hamba dengan 
Rabb-nya adalah kala ia bersujud, oleh sebab 


itu, perbanyaklah berdoa saat bersujud.” 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


Masih banyak lagi doa-doa dan wirid lain, 
siapa yang mau, silakan membaca kembali kitab 
Hishnul Muslim karya al-Qahthaani. 


Semua sunnah tersebut disunnahkan untuk 
diucapkan setiap rakaat, kecuali doa istiftah dan 
doa setelah tasyahhud. 


Sehingga total sunnah yang diterapkan 
dalam bentuk ucapan dalam shalat wajib yang 
berjumlah 17 rakaat adalah 136 sunnah. Itu bila 
kita tetapkan ada delapan sunah yang diulang- 
ulang terus setiap rakaatnya. 


Sementara totalnya dalam shalat sunnah 
yang berjumlah 25 rakaat, sesuai dengan yang 
telah kita paparkan sebelumnya, yakni shalat 
sunnah sehari semalam, yaitu 175 sunnah, 
diterapkan dalam beberapa rakaat sunnah yang 
ada. Jumlah tersebut bisa bertambah lagi bila 
disertai dengan melaksanakan shalat malam 


70 = 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


dan shalat dhuha, dengan menerapkan sunnah- 
sunnah tersebut. 


Adapun sunnah yang diucapkan hanya satu 
kali saja dalam shalat, tidak diulang-ulang, yaitu 
sebagai berikut: 


1. Doa istiftah. 
2. Doa sesudah tasyahhud. 


Jumlahnya dalam shalat wajib adalah 10 
sunnah. 


Adapun dalam shalat sunnah yang dilaku- 
kan sehari semalam dengan mengulang-ulang 
kedua sunnah ini, maka jumlahnya adalah 
24 kali. Bisa bertambah lagi bila disertai 
dengan shalat malam, shalat Dhuha dan shalat 
Tahiyyatul Masjid, sehingga semakin banyak 
diterapkan, meski sunnah ini hanya dilakukan 
satu kali saja dalam sekali shalat. Pahala 
dan komitment terhadap ajaran sunnah juga 
semakin meningkat. 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Dalam Shalat 71 





Sunnah-sunnah yang Dilakukan 
BE GeSE let 


1. 


72 


Mengangkat kedua tangan saat takbiratul 
ihram. 


. Mengangkat kedua tangan saat rukuk. 
. Mengangkat kedua tangan saat bangkit dari 


rukuk 


. Mengangkat tangan saat bangkit ke rakaat 


ketiga dalam shalat yang memiliki dua kali 
tasyahhud. 


. Merapatkan jari jemari saat mengangkat dan 


menurunkan tangan saat takbir tersebut. 


. Menghadapkan jari jemari secara lurus ke 


arah kiblat dengan telapak tangan mengha- 
dap ke kiblat juga. 


. Mengangkat tangan hingga sejajar dengan 


bahu atau sejajar dengan telinga saat ber- 
takbir. 


. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, 


atau tangan kanan menggenggam (diletak- 
kan di atas) pergelangan tangan kiri. 


. Memandang ke tempat sujud. 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


10. Merenggangkan antara kedua telapak kaki 
saat berdiri, tidak terlalu lebar. 

11. Membaca al-Qur an dengan tartil dan mere- 
nunginya. 


ZEB ELE 





1. Mencengkeram kedua lutut dengan kedua 
tangan dalam keadaan jari jemari direng- 
gangkan, saat rukuk. 


2. Meluruskan punggung saat rukuk. 


3. Menjadikan kepala sejajar dengan punggung, 
tidak lebih rendah dan tidak pula lebih 
tinggi. 

4. Merenggangkan antara kedua lengan saat 
rukuk. 


Sunnah-sunnah Dalam Sujud 


1. Merenggangkan antara kedua belah lengan 
sehingga tidak menyentuh sisi tubuh. 





2. Merenggangkan perut dari paha. 


Sunnah-sunnah Dalam Sujud = 73 


w 


. Merenggangkan paha dari kedua betis. 


nN 


. Memberi jarak antara kedua lutut saat ber- 
sujud. 


on 


. Menegakkan kedua telapak kaki. 


jo 


. Bagian ujung telapak kaki sebelum jari 
jemari, diarahkan ke lantai. 


“I 


. Kedua telapak kaki dirapatkan saat ber- 
sujud. 


CO 


. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan 
bahu atau telinga. 


\o 


. Membentangkan kedua tangan (melebarkan- 
nya). 
10. Jari-jemari tangan dirapatkan. 


11. Seluruh jari menghadap kiblat. 


Tees Er 0) 
Duduk di Antara Dua Sujud 





Duduk di antara dua sujud memiliki dua 
macam cara: 


a. Duduk ig’aa, yakni dengan menegakkan 
kedua telapak kaki dan duduk di atas kedua 
tumit. 


74 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


b. Iftiraasy, yakni dengan menegakkan kaki 
kanan dan menghamparkan kaki kiri. 
Demikian juga dalam tasyahhud pertama. 
Yakni dengan membengkokkan kaki kiri 
sehingga diduduki, lalu menegakkan kaki 
kanan. 


Biasanya Rasulullah 2 duduk dengan agak 
lama sehingga ada yang berpendapat: Mungkin 
beliau lupa. 


Duduk istirahah. Yakni duduk sejenak, tidak 
dianggap duduk sungguhan, dilakukan setelah 
sujud kedua rakaat pertama dan rakaat ketiga. 


Sunnah-sunnah dalam Tasyahhud Akhir 


Tasyahhud kedua ada tiga cara: 


a. Menegakkan telapak kaki kanan dan mele- 
takkan kaki kiri di bawah betis kanan serta 
duduk di atas lantai. 


b. Sama seperti perbuatan di atas, namun tela- 
pak kaki kanan tidak diberdirikan, bahkan 
diletakkan searah dengan kaki kiri. 


c. Telapak kaki kanan didirikan dan mema- 


Sunnah-sunnah Dalam Tasyanhud Akhir = 75 


sukkan kaki kiri di antara betis dan paha kaki 
kanan. 


. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha 
(yang kanan di atas yang sebelah kanan 
dan yang kiri di sebelah kiri dengan jemari 
terhampar). 

. Memberi isyarat dengan jari Telunjuk pada 
saat tasyahhud, sejak dari awal hingga 
akhir (mempertemukan ibu jari dengan jari 
tengah, membuat seperti lingkaran seraya 
memandang ke arah isyarat tersebut). 


. Menoleh ke arah kanan dan kiri sembari 
mengucapkan salam. 


Di dalam amalan tersebut terdapat 25 


sunnah, apabila amalan tersebut selalu berulang 
di setiap rakaat, maka akan berjumlah 425 
sunnah di setiap shalat wajib. 


Jumlah sunnah di setiap rakaat shalat 


sunat (naafilah) ada 25. Diperkirakan di setiap 
rakaat shalat sunat yang dilakukan pada siang 
dan malam berjumlah 625 sunnah, apabila 
seseorang itu selalu menjalankan sunnah 
tersebut di setiap rakaatnya. 


Terkadang seorang muslim itu menambah 


{O01 Amalan Sunnah Sehari Semaiam 


jumlah rakaat pada shalat Dhuha dan shalat 
malam, lalu mengamalkan sunnah tersebut jelas 
bertambah pula. 


Dalam amalan tersebut ada sunnah-sunnah 


di dalam shalat yang tidak berulang melainkan 
hanya satu kali atau dua kali saja: 


a. 


By 


Mengangkat kedua tangan saat takbiratul 
ihram. 

Mengangkat kedua tangan untuk rakaat 
ketiga dalam shalat yang memiliki dua 
tasyahhud. 


. Memberikan isyarat dengan jari telunjuk 


saat tasyahhud sejak dari awal hingga akhir, 
baik dalam tasyahhud pertama maupun 
tasyahhud kedua. 


. Menengok ke arah kanan dan kiri saat meng- 


ucapkan salam. 


. Duduk istirahat (duduk di antara dua sujud). 


Amalan itu berulang hanya dua kali saja 
pada shalat empat rakaat. Dan pada shalat 
yang lain hanya satu kali saja, baik shalat 
wajib maupun shalat sunat. 


Tawarruk, yaitu mendirikan telapak kaki 
kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah 


7 


betis kanan serta duduk di atas lantai. 
Dan perbuatan itu hanya dilakukan dalam 
tasyahhud kedua dalam shalat yang memiliki 
dua tasyahhud. 


Semua sunnah-sunnah tersebut berulang 
hanya satu kali melainkan memberi isyarat 
dengan jari telunjuk pada saat tasyahhud, 
lalu perbuatan itu berulang dua kali di setiap 
shalat wajib kecuali shalat subuh. Adapun 
duduk istirahah (duduk di antara dua sujud) 
pada shalat empat rakaat juga berulang dua 
kali. Maka jumlah sunnah keseluruhannya 34 
sunnah. 


Semua amalan sunnah itu berulang kecuali 
dua di antaranya, yaitu yang kedua dan yang 
paling akhir dalam setiap shalat sunat, maka 
jumlahnya menjadi 48 sunnah. 


Wahai saudaraku yang budiman! Hendaknya 
Anda selalu memperindah shalat yang Anda 
lakukan dengan sunnah-sunnah dalam bentuk 
ucapan dan perbuatan, sehingga pahalamu 
menjadi besar dan derajatmu menjadi tinggi di 
sisi Allah 4s. 


78 ~=1001 Amatan Sunnah Sehar Semaiam 


Faidah: 


Ibnul Qayyim 2% berkata, “Seorang 
hamba memiliki dua ganjaran di sisi Allah 4&. 
Ganjaran pertama berhadapan dengan Allah 4 
dalam shalat dan ganjaran kedua berhadapan 
langsung dengan Allah 4 di akhirat kelak. 
Barangsiapa yang melakukan hakNya pada 
posisi pertama, maka dia akan merasa mudah 
mendapatkan ganjaran kedua. Dan barangsiapa 
yang menyepelekan hakNya bahkan tidak 
menunaikannya, maka sulit baginya untuk 
mencapai posisi kedua. 


Sunnah-sunnah Setelah Shalat Wajib 


1. Mengucapkan istighfar tiga kali dan dilan- 
jutkan dengan ucapan: 


SSIS PES hay PALI CSI aa 
rSM3 DEI Y 


“Ya Allah, Engkaulah as-Salaam dan dariMu- 
lah semua keselamatan Engkaulah yang 


Sunnah-sunnah Setelah Shalat Wajib 79 


3. 


80 


telah memberi keberkatan, Wahai Dzat 
Yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.” 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


. Mengucapkan: 


gS 9 0 


UL aS ca GL bY 085 atl Y 


| al 

eel Sd eed IS le 505 Wes al 
CaS Gass V5 Cthel Wd Bu Y 

Jed! Hes satis aes V5 
“Tidak ada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Allah semata yang tidak ada serikat 
bagiNya. BagiNya-lah seluruh kekuasaan, 
segala pujian dan Dia Maha Berkuasa atas 
segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat 
menahan apa yang Engkau berikan dan 
tidak ada yang dapat memberikan sesuatu 
yang Engkau tahan dan tidak ada pemilik 


kemuliaan yang berguna kemuliaannya di 
sisiMu.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


Mengucapkan: 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


Yai Me ce lian Me ee AN 


lbs a) oh bY 35 al Y] AY 


Y Geld eg JS le 585 dal 5 


V5 a Vp aly Y can, Vy S43 Vg Sg 


2G ¢ Leal! al acetal cals Sica 


\ 
X 


Syaldhie 5 sis Sel 


“Tidak ada Ilah yang berhak disembah me- 
lainkan Allah semata yang tidak ada sekutu 
bagiNya. BagiNya-lah seluruh kekuasaan, 
segala pujian dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu. Tiada daya upaya melainkan 
dengan pertolongan Allah. Tidak ada Ilah 
yang berhak disembah melainkan Allah, 
kami tidak beribadah melainkan hanya 
kepadaNya, bagiNya segala nikmat, keuta- 
maan, pujian yang baik, dan tidak ada Ilah 
yang berhak disembah melainkan Allah 
dengan mengikhlaskan agama hanya untuk- 


Sunnah-sunnah Setelah Shalat Wajib 81 


82 


Nya walaupun orang-orang kafir itu benci.” 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


. Mengucapkan: 


ait| XY) a) ASI (XY) abl S38 


(XY) si 


“Mahasuci Allah (33X), segala puji bagi Allah 
(33X) dan Allah Mahabesar (33X),” 


MOSH a) aS Bh 8 VAS 5 awl YY SI Y 


8 bpd JS le 55 dort aS 5 
“Dan tidak ada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Allah semata yan g tidak ada sekutu 
bagiNya, bagiNya-lah segala kekuasaan, 
pujian dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


. Mengucapkan: 


cry AS; S85 Je sol Sb 
Ske 


1007 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


“Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatMu, 
bersyukur atas nikmatMu dan perbaikilah 
ibadahku kepadaMu.” Diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dan an-Nasaa‘*i. 


: ers 
sigs sab As 


iit 
zal wide Oo hy sels ASS 


“Ya Allah, secdinggunnya “his berlindung 
kepadaMu dari sifat pengecut, dan aku ber- 
lindung kepadaMu dari kejelekan pada sisa 
usiaku, serta aku berlindung kepadaMu dari 
fitnah dunia dan dari adzab kubur.” Diriwa- 
yatkan oleh al-Bukhari. 


. Mengucapkan: 


“Wahai Rabb-ku antaaich aku dari adeds 
yang Engkau berikan pada hari kebangkitan 
seluruh hambaMu.” 


Sunnah-sunnah Setelah Shalat Wajip 83 


84 


Mengenai hal itu diriwayatkan sebuah 
hadits dari Barra’ « bahwasanya beliau 
berkata, “Dulu apabila kami shalat di 
belakang Rasulullah, kami lebih suka shalat di 
sebelah kanan beliau, karena beliau (setelah 
shalat) mengarahkan wajahnya ke arah 
kami. Pada saat itu aku mendengar beliau 
bersabda, ‘Wahai Rabb-ku lindungilah aku 
dari adzabMu pada hari seluruh hambaMu 
dibangkitkan (dikumpulkan)’.” Diriwayatkan 
oleh Muslim. 


. Membaca firman Allah 3: 


“Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha 
Esa’.” (al-Ikhlas) dan “Katakanlah, Aku 


berlindung kepada Rabb yang menguasai 


subuh’.” (al-Falaq) serta “Katakanlah, Aku 
berlindung kepada Rabb manusia’.” (an- 
Naas). Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 
at-Tirmidzi dan an-Nasaa ‘i. 

Setelah melakukan shalat Shubuh dan 
shalat Maghrib ayat itu dibaca masing- 
masing tiga kali. 


. Membaca ayat Kursiy: 


‘Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang 


1001 Amaian Sunnah Sehari Semalam 


Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhlukNya).” Diriwayatkan oleh an- 
Nasaa ‘i. 

10. Mengucapkan: 


AUN aS ca} AE dots awl YY al) Y 
SS he GAG St Ae SI 5 


seal ede 
“Tidak ada ilah yang berhak disembah me- 
lainkan Allah semata yang tidak ada serikat 
bagiNya. BagiNya segala kekuasaan dan 
pujian, Dia-lah Dzat Yang Menghidupkan 
dan Yang Mematikan dan Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu.” Dibaca sepuluh kali 
setelah shalat Maghrib dan shalat Shubuh. 
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 


11. Menghitung ucapan tasbih tersebut dengan 
jari-jari tangan. Dan riwayat yang menga- 
takan, “memakai tangan kanannya” diper- 
selisihkan. Namun bisa diperkuat dengan 
keumuman hadits lain. 


Sunnah-sunnah Setelah Shalat Wajib 85 


12.Membaca dzikir tersebut selagi berada 


86 


di tempat shalatnya dan tidak pindah 
tempat. 


Apabila seorang muslim selalu meng- 
amalkannya setiap selesai shalat wajib, 
maka jumlah sunnah yang diamalkannya itu 
mencapai 55 sunnah, dan bisa saja bertam- 
bah saat shalat Subuh dan shalat Maghrib. 


Buah menjalankan dan menjaga sunnah- 
sunnah tersebut setiap selesai shalat wajib 
adalah sebagai berikut: 


a. Apabila seorang muslim selalu menjaga 
dzikir tersebut setiap selesai shalat sehari 
semalam, maka akan dicatat baginya 500 
sedekah, berdasarkan sabda Rasulullah 
%, “Setiap tasbih (ucapan Subhanallah) 
adalah sedekah, setiap takbir (ucapan 
Allahu Akbar) adalah sedekah dan 
setiap tahmid (ucapan Alhamdulillah) 
adalah sedekah dan setiap tahlil (ucapan 
Lailahaillallah) adalah sedekah..” Diri- 


wayatkan oleh Muslim. 
Imam Nawawi 2 berkomentar, 
“Nilai amal menentukan nilai pahala- 


nya. 


1001 Amatan Sunnah Sehari Semalam 








b. Apabila seorang muslim selalu menjaga 
dzikir tersebut setiap selesai shalat sehari 
semalam, maka akan ditanamkan baginya 
500 pohon di Surga. Mengenai hal itu 
terdapat riwayat bahwa Rasulullah # 
pernah melewati Abu Hurairah 4 yang 
sedang menanam bibit tanaman, lalu 
Rasulullah 3 bersabda, “Wahai Abu 
Hurairah! Maukah aku beritahukan 
tanaman yang lebih baik dari ini?” Dia 
menjawab, “Tentu saja Wahai Rasulullah”. 
Beliau 3 bersabda, “Ucapkanlah, ‘Maha- 
suci Allah’ dan ‘Segala puja dan puji 
hanya milikNya dan tidak ada ilah yang 
berhak disembah melainkan Allah Ta’ala 
dan Dia Mahabesar’. Setiap dzikir yang 
kamu ucapkan akan ditanamkan sebuah 
pohon untukmu di Surga”.” Diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh 
al-Albani a. 

c. Barangsiapa yang membaca ayat Kursiy 
dan selalu menjaganya setiap selesai 
shalat. Tiada batas antara dirinya dengan 
Surga sampai ia mati. Apabila dia mati 
(setelah mengucapkan tasbih tersebut) 


Sunnah-sunnah Setelah Shalat Wajib 87 


88 


Be 


pasti akan masuk Surga. 


. Barangsiapa yang menjaga dzikir tersebut, 


akan dihapuskan segala kesalahannya 
walaupun kesalahannya itu seperti buih 
di lautan. Sebagaimana disebutkan 
dalam Shahih Muslim. 


. Barangsiapa yang selalu menjaga dzikir 


tersebut setiap selesai shalat, dia tidak akan 
ditimpa kerugian dan kehinaan di dunia 
dan akhirat. Berdasarkan hadist Nabi 3%, 
“Dzikir setiap selesai shalat yang tidak akan 
merugi orang yang mengucapkannya...” 
lalu beliau menyebutkan dzikir-dzikir 
tersebut. Diriwayatkan oleh Muslim. 


Dzikir itu juga sebagai penambal keku- 
rangan dan kesalahan dalam melakukan 
shalat wajib. 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan 





ST (Elm ale mer UM acl lilt) 


. Ayat al-Kursy: 


BAS 2, 4 Os Aree AL ea J 


diy ail Ayal CANS Vy ILS ait > 


1001 Amatan Sunnah Sehari Semalam 


a 
€ ae g 


pete BET BYGONE ies 
Co) ASTI GIIS8S 


‘Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang 
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhlukNya); tidak mengantuk dan tidak 
tidur. KepunyaanNya apa yang di langit 
dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi 
syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya Allah 
mengetahui apa-apa yang di hadapan 
mereka dan di belakang mereka, dan mereka 
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 
melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi 
Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. 
al-Bagarah: 255). 


Di antara faidah bagi orang yang meng- 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 89 


90 


ucapkannya di pagi hari, akan dilindungi dari 
godaan jin hingga sore hari. Dan barang- 
siapa mengucapkannya di sore hari, akan 
dilindungi dari godaan jin hingga pagi hari. 
Diriwayatkan oleh an-Nasaa‘i, dinyatakan 
shahih oleh al-Albani ai. 


. Membaca muawwidzaat: 


tt 


SCIRUS B 
es eee A be ? 
AK OS Ie 
os 
OOS 
“Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha 
Esa’. Allah adalah Ilah yang bergantung 
kepadaNya segala urusan. Dia tidak beranak 
dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada 


seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. 
al-Ikhlash: 1-4). 


aos BGI 25. Sch BP 
pons O 3515) let Su5 O 


4001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


“tay 


“A. Z Ze . 
pul 5 ot3 dis) 3 peas! 


oo 7 


&G) AS 13) 


“Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Rabb 
yang menguasai subuh, dari kejahatan 
makhlukNya, dan dari kejahatan malam 
apabila telah gelap gulita, dan dari keja- 
hatan-kejahatan wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, dan dari 
kejahatan orang yang dengki apabila ia 
dengki’.” (QS. al-Falaq: 1-5). 


s 7 L207 4 4 A 
CY tee CY) OE Sel § 


oes 


a 


MEL law Sa witlass} 


2 


ze 


Oty 3S pel 


=> 


Op airyesesiion 


“Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada 
Rabb manusia.’ Raja manusia. Sembahan 
manusia, dari kejahatan (bisikan) setan 
yang biasa bersembunyi, yang membisikkan 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 91 


Aare 


Pao 7 aed 


OK 
“Katakanlah, Aku berlindung kepada Rabb 
yang menguasai subuh, dari kejahatan 
makhlukNya, dan dari kejahatan malam 
apabila telah gelap gulita, dan dari keja- 
hatan-kejahatan wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, dan dari 
kejahatan orang yang dengki apabila ia 
dengki’.” (QS. al-Falaq: 1-5). 


~a724 sal 


we oN fas 


3 ast (49% “0h 


“Katakanlah, ‘Aku seine eonady 
Rabb manusia.’ Raja manusia. Sembahan 
manusia, dari kejahatan (bisikan) setan 
yang biasa bersembunyi, yang membisikkan 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 91 


92 


(kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin 
dan manusia.” (QS. an-Naas: 1-6). 


Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at- 
Tirmidzi. 

Di antara buah dari mengamalkan 
sunnah tersebut adalah sebagai berikut: 

Orang yang mengucapkanya tiga kali 
setiap pagi dan setiap petang, pasti akan 
mendapatkan kecukupan dari segala kebu- 
tuhannya. Yakni seperti disebutkan dalam 
hadits di atas. 


. Mengucapkan doa berikut: 


1 


Y ca LSI a SLO ls es) 


SUAS J ty bY oi5 a YY Gy 
9 cist IS Ne 5 | 35 
sak be 5 pide Bl ital 


po pd db BG 5S ty 54h 


1001 Amalan Sunnah Sehari Sematam 


ar wee s a : Seow 27 er ye 
egg 6 LSS ope SL 3 561 25 codes Le 

a 2 ° “ re ae wo, Z . 
« LSI wits ee Lb 3 91 Ww) «SII 
yi , oa Bs Z oo ie 


zal les 
“Kami bangun di pagi hari ini dan segala 
kekuasaan adalah milik Allah. Segala puji 
bagi Allah, tidak ada yang berhak diiba- 
dahi secara benar melainkan Allah, tiada 
sekutu bagiNya. Allah memiliki segala 
kerajaan, memiliki segala puja puji, dan 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Rabbi, aku 
memohon kepadaMu kebaikan pada hari 
ini dan kebaikan pada hari selanjutnya. Aku 
berlindung kepadaMu dari keburukan hari ini 
dan keburukan pada hari berikutnya. Rabbi, 
aku berlindung kepadaMu dari rasa malas 
dan hari tua yang tidak menyenangkan. 
Rabbi, aku berlindung kepadaMu dari siksa 
Neraka dan siksa kubur.” Diriwayatkan oleh 
Muslim. 


Sementara di sore harinya, diucapkan, 


ote for oF : : roe 
cel Lol “Kami berada di sore ini”, 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 93 





94 


sebagai ganti dari ucapan, i; 3 a 
“Kami bangun di Pagi| ini” ao dilanjutkan, 


iL obs e a 5S stat es “Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu kebaikan di malam 
ini”, sebagai ganti dari ucapan, ae sti 
es! ja 3 ls “Aku memohon kepadaMu 
kebaikan di hari ini.” 


. Mengucapkan: 


Lo hens Siete Ss. Se tree 
SLs bic! 25 Keel 4b a 


Ete iat Se ee a gt yee 
jt) SOG ged LG cl 


“Ya Allah, dengan pertolongan-Mu kami 
berada di pagi hari ini dan dengan perto- 
longanMu pula kami berada di sore ini serta 
hanya kepadaMu-lah kami dibangkitkan 
kelak.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 


Di sore hari, bisa ditambahkan: 
Ss thal sl hs cal sh ee 


1001 Amalan Sunnah Soha Saat. 


scien aaah 


Cy ge re Teh er ee ig 


“Ya Allah, dengan pertolonganMu kami 
berada di sore hari ini dan dengan perto- 
longanMu pula kami berada di pagi ini serta 
hanya kepadaMu-lah kami dibangkitkan 
kelak.” 


: Onan 


o- = 2 


ey, sae wl i sas “ly 


Bb geey 


Ew ile gls Ge HSL WI 


wee 


EF YS Sin pais ¥ Sy 


“Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada 
yang berhak diibadahi secara benar melainkan 
Engkau. Engkau telah menciptakan diriku, 
sementara aku adalah hambaMu, aku terikat 
dengan perjanjian denganMu dan kupenuhi 
segala janjiMu sebatas yang aku mampu. 
Aku berlindung kepadaMu dari keburukan 
apa yang kuperbuat. Aku kembali kepadaMu 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 95 


96 


dengan segala karuniaMu untuk diriku. Aku 
kembali dengan membawa segala dosaku, 
maka ampunilah diriku, sesungguhnya hanya 
Engkau yang dapat mengampuni dosa- 
dosa.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 

Di antara buah dari doa tersebut adalah 
bahwa barangsiapa yang membacanya 
dengan penuh keyakinan pada sore hari, 
lalu ia meninggal dunia di malam harinya, 
niscaya ia masuk Surga. Demikian juga bila 
ia mengucapkannya di pagi harinya. Seperti 
disebutkan dalam hadits yang sama. 


. Mengucapkan: 


iss dps igh Scot pel 
SE Bald Kat US GLE 
SAY Sty Lyd IY aul Cai 


& 
2 


Oo Ne (tet Oly el 
“Ya Allah, sesungguhnya pada pagi ini 
aku bersaksi di hadapanMu, di hadapan 
para malaikat penjunjung ArsyMu, para 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


malaikatMu (yang lain) serta seluruh makhluk 
ciptaanMu bahwa Engkau adalah Allah, tidak 
ada yang berhak diibadahi secara benar 
melainkan Engkau semata, tidak ada sekutu 
bagiMu dan bahwasanya Muhammad adalah 
hamba dan RasulMu.” Diucapkan sebanyak 
empat kali. Diriwayatkan oleh Abu Dawud 
dan an-Nasaa*i dalam Amalul Yaum wal 
Lailah’. 

Di antara buah dari dzikir tersebut yaitu 
bahwa orang yang mengucapkannya di 
saat pagi atau petang sebanyak empat kali, 
niscaya akan Allah 3 bebaskan dari jilatan 
api Neraka. 


Di sore hari bisa re 


“Ya Allah, seanaulinda oe sore hari 
ini..” 

. Mengucapkan: 

on tek IS Be og eel Le al 
hb AU SL bY S055 Hd Chale 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setian Pagi dan Petang 97 


98 


o£ 


Edy Hy dal 


“Ya Allah, setiap kenikmatan yang ada padaku 
atau pada salah satu dari ciptaanMu di pagi 
hari ini pasti hanya berasal dariMu semata, 
tiada sekutu bagiMu. Segala puji bagiMu, 
segala rasa syukur hanya kepadaMu.” 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an- 
Nasaa*i dalam Amalul yaum wal lailah. 


Di antara buahnya adalah bahwa 
barangsiapa mengucapkannya di waktu pagi, 
berarti ia telah melaksanakan kewajiban 
bersyukur di hari itu. Dan barangsiapa 
mengucapkannya di sore hari, berarti ia 
telah melaksanakan kewajiban bersyukur 
di malam hari.” Seperti disebutkan dalam 
hadits tersebut. 


. Mengucapkan: 


BBE HB i Hi 
WY 6p 3 ae vl ais 
ASN So Sh 521 see) Ren ii 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semaiam 


ibe yo Gh Sy2h I a hal; 
CAN AY er) 


“Ya Allah, berilah keselamatan ‘pada tubuhku 
ini. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada 
pendengaranku ini. Ya Allah, berilah kese- 
lamatan pada pandangan mataku ini. Tidak 
ada yang berhak diibadahi secara benar 
melainkan Engkau. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepadaMu dari kekafiran 
dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu 
dari siksa kubur. Tidak ada yang berhak 
diibadahi secara benar melainkan Engkau. 
(tiga kali). Diriwayatkan oleh Abu Dawud 
dan Ahmad. 


: vet, 


pal asi & 
“Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada yang 


berhak diibadahi secara benar melainkan 
Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal, 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 99 





dan Dia adalah Rabb Arsy yang agung.” | 
Demikian diucapkan sebanyak tujuh kali. 
Dikeluarkan oleh Ibnu as-Sinni secara marfu’ 
dan Abu Dawud secara maufuq. 

Di antara buah wirid tersebut adalah 
bahwa orang yang membacanya di waktu 
pagi dan di waktu sore tujuh kali, pasti 
diberikan kecukupan oleh Allah Ta’ala dari 
segala yang diperlukannya dalam urusan 
dunia dan akhirat, seperti disebutkan dalam 
hadits tersebut. 


10. Mengucapkan: 
WL 3 Sally pia Gast 4 gg 
‘atally sia UL J cl a5 
FN gle Mag TS 18S Cas GA | 
je GBH QU ES Bie 


ory, 





. 
| 
| 


2 8 ZY 


FI get OFS AE Sed SE Oe 
Of ehabe, 34615 85 Jos Jlis 


100 10071 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


1 


— 


se oy She | 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
ampunan dan keselamatan kepadaMu 
dari bencana dunia dan akhirat. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon ampunan dan 
keselamatan kepadaMu dalam agamaku, 
duniaku, keluarga dan hartaku. Ya Allah, 
tutupilah aibku dan tenteramkanlah diriku 
dari rasa takut. Ya Allah, jagalah diriku 
dari arah depan, dari arah belakang, dari 
arah kanan, dari kiri dan dari atasku. Aku 
berlindung dengan keagunganMu agar tidak 
diserang dari arah bawahku.” Diriwayatkan 
oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. 


. Mengucapkan: 


wlzet NPB SLE AN al le ag 
ue ayy. Ree a pea 


i Gd 55 S25 OWA 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 101 


le 3! ol gl le gue 
“Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang gaib 
lagi yang nyata, Pencipta langit dan bumi, 
Rabb dari segala sesuatu, Pemilik segala 
sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang 
berhak diibadahi secara benar melainkan 
Engkau. Aku memohon perlindungan 
kepadaMu dari segala keburukan jiwaku, 
dari keburukan setan dan sekutunya, dari 
keburukan dosa yang aku lakukan terhadap 
diriku sendiri atau aku tularkan kepada 


muslim lainnya.” Diriwayatkan oleh at- 
Tirmidzi dan Abu Dawud. 


12. Mengucapkan: 


opt tol ae Fa Y oil atl acy 


70 7 


neecll 5h5 el J N35 yo5M 3 


ota dss| 
“Dengan nama Allah yang dengan namaNya 


itu tidak ada sesuatu yang berbahaya 
di bumi dan di langit, dan Dia memang 


102 1001 Amaian Sunnah Sehari Semalam 


en OE tee eeeeaenaeal 
wo cee re RS re Te 


Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” 
Diucapkan sebanyak tiga kali. Diriwayatkan 
oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah 
serta Ahmad. 


Di antara buah dzikir di atas adalah 
bahwa orang yang mengucapkannya 
sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali 
di sore hari, tidak akan terkena bahaya 
apapun.” Seperti disebutkan dalam hadits 
tersebut. 


13. Mengucapkan: 
Gene A eae Coe ee ere 
doses Lys eIOVL cL) al O85 


Cs eas ale atl Le 
“Aku ridha Allah sebagai Rabb-ku, Islam 
sebagai agamaku dan Muhammad sebagai 
Nabiku.” Diucapkan sebanyak tiga kali. 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, 
an-Nasaa*i dan Ahmad. 


Di antara buah wirid ini adalah bahwa 
orang yang mengucapkannya sebanyak 


tiga kali setiap pagi dan petang, pasti akan 
mendapatkan keridhaan dari Allah Ta’ala di 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 103 


Hari Kiamat nanti. Seperti disebutkan dalam 
hadits tersebut. 


14. Mengucapkan: 
° oe ee ee ee ee - 
gee! Cari! Sham eso b > | 
SopeN OGG aie, Bice teke Duet sae g 
43‘ b on \ AS Ya cals sls J 


oF 
“Wahai Yang Mahahidup, Yang Maha Ter- 
jaga, aku memohon keselamatan hanya 
dengan rahmatMu. Perbaikilah urusanku 
seluruhnya, dan jangan biarkan diriku ber- 
sandar kepada diri sendiri walau sekejap 
matapun.” Diriwayatkan oleh al-Hakim, 
dinyatakan shahih oleh beliau dan disetujui 
oleh Imam adz-Dzahabi. 


15. Mengucapkan: 
AclS 5 cp MOY! bbb le Leal 
abe al lis Lore Ls oy OEY! 


104 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


ae 


Lelie lass cola] El des oh 
SA Se US Lj 


“Kami hidup di pagi hari ini di atas fithrah 
Islam dan kalimat ikhlas, di atas ajaran agama 
Nabi kita Muhammad dan agama bapak 
kita Ibrahim 9 yang lurus dan memeluk 
Islam sebagai agamanya, bukan termasuk 


orang-orang yang musyrik.” Diriwayatkan 
oleh Ahmad. 


16. Mengucapkan: 
Reso aoe 
“Maha Suci Allah dengan segala puji bagi- 


Nya.” Seratus kali. Diriwayatkan oleh 
Muslim. 


Di antara buahnya adalah bahwa orang 
yang mengucapkannya sebanyak seratus kali 
setiap pagi dan petang, tidak ada orang lain 
yang bisa mendatangkan pahala yang lebih 
baik dari itu pada hari kiamat, kecuali orang 
yang juga mengucapkan wirid yang sama 
atau menambahkannya dengan wirid lain. 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 105 


Buah lainnya, bahwa orang yang meng- 
ucapkannya akan diampuni dosa-dosanya 
meskipun sebanyak buih di lautan. 


17. Mengucapkan: 
AU aS aS Sh a Vote al YY AY 


coe ist JS le ba3 cdase)} a) 
“Tidak ada yang berhak diibadahi secara 
benar melainkan Allah, Yang Maha Esa, tiada 
sekutu bagiNya. MilikNya segala kekuasaan, 
milikNya segala puja puji, dan Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu.” Diucapkan sebanyak 


seratus kali di waktu pagi. Diriwayatkan oleh 
al-Bukhari dan Muslim. 


Di antara buah dari wirid tersebut adalah 
bahwa barangsiapa yang membacanya 
sebanyak seratus kali dalam satu hari, maka 
ia akan mendapatkan hal berikut: 


1. Pahala yang setara dengan membebaskan 
sepuluh orang budak. 


2. Dituliskan seratus kebaikan. 
3. Dihapuskan seratus dosa-dosanya. 


106 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


4. Mendapatkan perlindungan dari setan 
pada hari itu hingga sore harinya. Seperti 
disebutkan dalam hadits yang sama. 


18. Mengucapkan: 


a] Sil abl acc 
“Aku memohon ampunan dan bertaubat 
kepadaMu.” Diucapkan seratus kali dalam 


satu hari. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 


19, Mengucapkan: 
ipae Pane ce oF eget 
eb W555 bE be GUL 3! a gl 


& 
- 


2 a 
bats em 
‘\ a SY S 
; J 


“Ya Allah, aku memohon kepadaMu ilmu 
yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal 
perbuatan yang diterima di sisiMu.” Yakni di 
waktu pagi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 


20. Mengucapkan: 


4 (1077- Bods es ot w 170 
lays iaals sue Coors 9 ad) Ola 


Sunnah-sunnah yang Diucapkan Setiap Pagi dan Petang 107 


alas lhe ade 49 6 ni 
“Mahasuci Allah dengan segala puji bagiNya, 
sesuai dengan jumlah para makhlukNya, 
sesuai dengan keridhaanNya, sesuai dengan 
bobot ‘ArsyNya dan sesuai dengan tinta 
untuk menuliskan kata-kataNya.” Diucapkan 
tiga kali. Diriwayatkan oleh Muslim. 


21. Mengucapkan: 
Le; 3 ce lS! all GLAS 3 eH 
“Aku berlindung dengan perantaraan 
kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari 
kejahatan segala ciptaanNya.” Diucapkan 


tiga kali di sore hari. Diriwayatkan oleh at- 
Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. 


Setiap kali seorang muslim menerapkan 
salah satu dari dzikir tersebut, berarti ia telah 
menerapkan salah satu dari sunnah Nabi %. 
Oleh sebab itu, seyogyanya seorang muslim 
secara konsisten membaca dzikir-dzikir tersebut 
setiap pagi dan petang sehingga memperoleh 


108 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


FO NE te ge eee 


nts apheemngs apa taimmatit ai mite sma 


kadar terbanyak dari penerapan Sunnah 
Nabawiyyah. 


Seorang muslim juga selayaknya meng- 
ucapkan dzikir-dzikir tersebut secara ikhlas, 
tulus dan penuh keyakinan, selalu berusaha 
menyelami segala makna yang terkandung di 
dalamnya sehingga membekas dalam realitas 
kehidupannya, akhlak dan tingkah lakunya. 


Sunnah-sunnah Saat Berjumpa Dengan 


Sesama Manusia 





1. Mengucapkan Salam 

ore wg ale abl ple alll JS gy Lae 
Rasulullah & pernah ditanya, “Bagaimanakah 
Islam yang terbaik?” Beliau menjawab, 


“Memberikan makan, mengucapkan salam 


Sunnah-sunnah saat Berjumpa dengan Sesama Manusia 109 


terhadap orang yang engkau kenal dan orang 
yang tidak engkau kenal.” Diriwayatkan oleh 
al-Bukhari dan Muslim. , 


ale al glo Jp 5II be de) Jeo 
oe ale 243 (adele ee! > las (alee s 
he oo ale atl 1S Sle «pt 
tah55 pte AEN SS CAT He 
Oy phe SUES 6 jaded ale 353 a 
alse Keke PE SLB JT ole 
“Ada seorang lelaki datang menemui 
Rasulullah #. Ia berkata, “Assalamu 
‘alaikum.” Beliau menjawab salamnya. 
Lelaki itupun duduk di sisi beliau. Rasulullah 


% bersabda, “Sepuluh.” Kemudian datang 
lagi lelaki lain yang berkata, “Assalamu 


110 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


‘alaikum warahmatullah.” Beliau pun 
menjawab salamnya. Lelaki itupun duduk 
di sisi beliau. Rasulullah # bersabda, “Dua 
puluh.” Kemudian datang lagi lelaki lain 
yang juga berkata, “Assalamu ‘alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh.” Beliau pun 
menjawab salamnya. Lelaki itupun duduk 
di sisi beliau. Rasulullah % bersabda, “Tiga 
puluh.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan 
dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi. 


Cobalah lihat, semoga Allah 4 melindungi 
Anda! Berapa banyak orang yang menyia- 
nyiakan pahala bagi dirinya dengan merasa 
cukup mengucapkan sebagian penggalan 
kalimat salam, tanpa mengucapkannya 
secara keseluruhan sehingga mendapatkan 
tiga puluh pahala! Padahal setiap pahala 
kebajikan akan dilipatgandakan setidak- 
tidaknya sepuluh kali lipat, sehingga totalnya 
menjadi tiga ratus pahala kebaikan! Bahkan 
kebajikan itu terkadang bisa dilipatgandakan 
menjadi berlipat-lipat kali lagi! 

Biasakanlah lisan kita, wahai saudaraku 
tercinta, untuk mengucapkan salam secara 
sempurna sehingga kita memperoleh pahala 


Sunnah-sunnah saat Berjumpa dengan Sesama Manusia 111 


112 


yang agung tersebut. 


Seorang muslim bisa mengucapkan 
salam dalam sehari semalam berkali-kali 
dan berkali-kali. Ia mengucapkan salam saat 
keluar masuk masjid kepada para jama’ah 
shalat yang sedang duduk-duduk, juga saat 
berpisah dengan mereka, saat masuk rumah 
dan saat keluar rumah. 


Saudaraku, jangan lupa juga bahwa di 
antara ajaran sunnah bagi seseorang yang 
mau berpisah dengan temannya untuk 
mengucapkan salam dengan sempurna, 
berdasarkan hadits berikut: 


phot ao i) aval ra 31 
DN cdl. eae c 


‘Jika salah seorang di antara bullae sampai 
di suatu majelis, hendaknya ia mengucapkan 
salam. Saat ia hendak meninggalkan majelis 
tersebut, hendaknya ia juga mengucapkan 
salam. Salam yang pertama tidaklah lebih 


1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





dituntut daripada salam yang terakhir.” 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at- 
Tirmidzi. 

Total jumlah salam yang secara konsisten 
bisa dilakukan saat keluar masuk masjid dan 
rumah saja tidak akan kurang dari dua 
puluh kali. Jumlah itu bisa lebih banyak 
bila seseorang juga pergi ke tempat kerja, 
berjumpa orang lain di perjalanan atau saat 
berbicara di telepon. 


. Tersenyum. Rasulullah % bersabda: 


AES 5 BB Gy Rall SBS Y 
gib at y, SEI 


‘Janganlah meremehkan kebajikan sedikit- 
pun, meski hanya menjumpai saudaramu 


dengan wajah yang cerah.” Diriwayatkan 
oleh Muslim. 


. Bersalaman. Rasulullah # bersabda: 


a yo , ° 
. 7 ol 7 Ges . ree - o-tot# ° 7 
(Oleeslexs (Oak : oe Lo 
” - ~ - 
’ ee = 2 Z 


: 
“ oa ° co a 4a 
wate Jee ow v3 yte 
jks ol Lag) jac 
a : 
; 


Sunnah-sunnah saat Berjumpa dengan Sesama Manusia 113 


| 





“Setiap kali dua orang muslim berjumpa 
dan saling bersalaman, pasti akan diampuni 
dosa keduanya sebelum mereka berpisah.” 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi 
dan Ibnu Majah. 


Imam an-Nawawi 4 menjelaskan, 
“Ketahuilah bahwa bersalaman itu disun- 
nahkan pada setiap perjumpaan.” 


Saudaraku yang mulia, berusahalah 
untuk berjabatan tangan dengan siapapun 
yang Anda jumpai sambil mengucapkan 
salam dan tersenyum di hadapannya. 
Dengan cara itu, Anda telah menerapkan 
tiga sunnah sekaligus. 


4. Ucapan yang baik: 
Allah berfirman: 


24 eo 2S Es r-G_ Saohk Br - 8 A, 
a . - a a 
Pe ol ol Bil) Ge & 9 


“Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu, 
“Hendaklah mereka mengucapkan perkataan 


114 1007 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan 
itu menimbulkan perselisihan di antara 
mereka. Sesungguhnya setan itu adalah 
musuh yang nyata bagi manusia.” (QS. 
Al-Isra: 53). 


Rasulullah 32 bersabda: 
Bie sbi LAS; 


“Ucapan yang baik itu adalah sedekah.” 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


Ucapan yang baik itu meliputi dzikir, 
doa, salam dan pujian yang benar, juga 
akhlak yang baik, adab dan perbuatan yang 
terpuji. 

Ucapan yang baik bisa bereaksi ibarat sihir 
terhadap umat manusia, bisa menentramkan 
jiwa dan memasukkan ketenangan ke dalam 
hati seseorang. 


Ucapan yang baik merupakan indikasi 
terhadap cahaya, hidayah dan petunjuk 
yang ada dalam hati seorang mukmin. 

Saudaraku yang mulia, pernahkah 
saudara berpikir untuk memakmurkan 


Sunnah-sunnah saat Berjumpa dengan Sesama Manusia 115 


hidup saudara seluruhnya dengan ucapan 
yang baik dari pagi hingga petang. Istri, 
anak, tetangga, teman dan pelayan Anda, 
kesemuanya butuh Anda pergauli dengan 
ucapan yang baik. 





Sunnah-sunnah Saat Makan 





NO Re 


oO 


Sunnah-sunnah sebelum dan saat makan: 


. Membaca bismillah. 
. Menyantap makanan dengan tangan 


kanan. 


. Menyantap makanan yang terdekat dari 


orang yang hendak memakannya. 


Ketiga sunnah ini tercakup dalam hadits 
berikut: 


Lis JS then JS5 call 2 Ale | 


“Hai anak kecil, sebutlah nama Allah, makan 
dengan tangan kananmu dan santaplah 
makanan yang terdekat darimu.” Diriwa- 


116 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





yatkan oleh Muslim. 


. Memungut makanan yang terjatuh dan mem- 
bersihkannya lalu memakannya: Dasarnya 
adalah hadits: 


“Kalau ada makanan seorang di antara kalian 
terjatuh, hendaknya dibersihkan bagian yang 
kotor kemudian dimakan.” Diriwayatkan 
oleh Muslim. 


. Menyantap makanan dengan tiga jari. 
Rasulullah # biasa makan dengan meng- 
gunakan tiga jari.” Diriwayatkan oleh 
Muslim. Itulah yang lebih sering dilakukan 
oleh Rasulullah 3, dan itulah yang lebih 
utama, kecuali bila terpaksa harus makan 
tidak dengan tiga jari. 


Cara Duduk Saat Makan: 


Bisa dengan duduk bersimpuh di atas kedua 


lutut dan punggung telapak kaki, atau dengan 
menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki 
kiri. Itulah yang dianjurkan menurut al-Hafizh 
ais dalam al-Fath. 


Ada Beberapa Sunnah Sesudah Makan: 


1. Menjilat piring makan dan jari jemari. 


Rasulullah # telah memerintahkan kita untuk 


Sunnah-sunnah saat Makan 117 


menjilat jari jemari dan piring makanan. 
Beliau # bersabda: 

“Sesungguhnya kalian tidak tahu, di 
bagian mana keberkahan itu tertinggal.” 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


2. Membaca hamdalah sesudah makan. 
Sesungguhnya Allah 4 akan menyukai 
seorang hamba yang menyantap makanan 
lalu memujiNya karena makanan tersebut. 
Diriwayatkan oleh Muslim. 

Di antara doa yang sering beliau # 
ucapkan sesudah makan adalah sebagai 
berikut: 


° SC Ae fe oer 7 s Si yee 


98 Yo ces J > oa 
“Segala puji bagi Allah yang telah mem- 
beriku makanan ini dan memberikan 


rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan 
dariku.” 


Buah dari pengalaman sunnah ini adalah 
bahwa Allah 48 akan mengampuni dosa- 
dosanya yang telah lampau. Diriwayatkan 


118 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, 
dinyatakan hasan oleh al-Hafizh al-Albani 

Total dari seluruh sunnah-sunnah tersebut 
yang secara konsisten diamalkan oleh seorang 
muslim saat makan tidak kurang dari 15 
sunnah. Itu apabila kita katakan seorang 
muslim menyantap makanan tiga kali sehari 
semalam, dan itu yang secara umum dilakukan 
oleh umat manusia. Dan penerapan sunnah 
ini semakin bertambah bila ada suguhan ma- 
kanan-makanan ringan antara tiga kali makan 
pokok tersebut. 





Sunnah-sunnah Saat Minum 

1. Membaca basmalah. 

2. Meminum dengan tangan kanan, berdasarkan 
hadits berikut, “Hai anak kecil, sebutlah 
nama Allah 3, makan dengan tangan 
kananmu..” 

3. Saat minum, bernapas diluar tempat minum. 
(Menenggak minumannya sebanyak tiga 
kali, dengan bernapas di luar, bukan satu 


Sunnah-sunnah saat Minum 119 


kali tenggak sekaligus). 


“Rasulullah # biasanya bernapas tiga kali saat 
minum.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


4. Minum sambil duduk: 


‘Janganlah salah seorang di antara kalian 
minum sambil berdiri.” Diriwayatkan oleh 
Muslim. 


5. Mengucapkan hamdalah sesudah minum: 


“Niscaya Allah akan meridhai seorang 
hamba yang menyantap makanan, lalu 
memuji Allah karena makanan itu, meneguk 
minuman, lalu memujiNya karena minuman 
itu.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


Total jumlah sunnah-sunnah yang bisa 
dilakukan oleh seorang muslim secara konsisten 
saat minum tidak kurang dari 20 sunnah! 
Jumlah itu masih bisa bertambah lagi. Itu 
mencakup berbagai jenis minuman panas 
dan dingin. Karena banyak orang yang lalai 
menerapkan sunnah ini saat meneguk ber- 
bagai jenis minuman tersebut, oleh sebab itu, 
perhatikanlah! 


120 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


‘ eh ets tats GIG 





1. Rasulullah #2 bersabda: 


ho 


- 


~ @ ° 2 7 Z a 

Ball Vi as (3 ell Le SS Ol 
OE eee * zs i a 

&j Kall 


“Sesungguhnya shalat terbaik adalah yang 
dilakukan seorang hamba di rumahnya, 
kecuali shalat wajib.” Diriwayatkan oleh al- 
Bukhari dan Muslim. 


. Rasulullah # bersabda: 


“Shalat sunnah yang dilakukan seorang 
hamba tanpa diketahui oleh orang lain itu 
setara nilainya dengan shalat yang dilakukan 
di hadapan orang banyak dua puluh lima 
kali.” Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan 
dinyatakan shahih oleh al-Albani a. 


. Rasulullah 3 bersabda: 


“Keutamaan shalat sunnah seseorang di 
rumahnya dibandingkan dengan shalat yang 
dilihat oleh orang banyak seperti keutamaan 
shalat wajib dibandingkan dengan shalat 


Melaksanakan Shalat Sunnah di Rumah 121 


sunnah.” Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, 
dinyatakan hasan oleh al-Albani ai. 


Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, maka 
pelaksanaan shalat sunnah secara berulang- 
ulang sehari semalam terjadi beberapa kali, di 
antaranya shalat-shalat sunah rawatib, shalat 
dhuha dan shalat witir. Masing-masing dari 
shalat tersebut diupayakan untuk dilakukan 
di rumah sehingga pahalanya lebih besar dan 
sesuai sunah. 


Buah dari pengamalan shalat-shalat sunnah 
tersebut di rumah adalah sebagai berikut: 


a. Cara itu bisa menyempurnakan shalat, kekhu- 
syu’an dan keikhlasan, serta menjauhkan 
pelakunya dari riya. 


b. Bisa menjadi penyebab turunnya rahmat di 
rumah dan sebab keluarnya setan dari dalam 
rumah. 


c. Bisa menjadi sebab berlipatgandanya 
pahala, sebagaimana dilipatgandakannya 
pahala shalat wajib di masjid. 


122 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


Sechaba tcc ya Alli oa 


'e 














6 ers Bye $ af is 






































Pertama, mengucapkan doa kifaratul 
majelis, yakni sebagai berikut: 


“Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan me- 
mujiMu. aku bersaksi bahwa tidak ada yang 
berhak diibadahi secara benar melainkan 
Engkau. Aku memohon ampunan kepadaMu 
dan bertaubat kepadaMu.” Diriwayatkan 
oleh Ashhaabus Sunan. 


Berapa banyak majelis yang dihadiri oleh 
seorang muslim sehari semalam? Jumlahnya 
bisa banyak sekali. Itu bisa dijelaskan secara 
rinci sebagai berikut: 


1. Saat menerima santap pagi, siang dan sore 
sebanyak tiga kali. Tidak diragukan lagi 
bahwa pada saat itu, secara umum, kita 
akan berbicara dengan orang yang makan 
bersama kita. 


2. Saat berjumpa dengan teman atau tetangga 
lalu mengobrol bersamanya, meski sambil 
berdiri. 


3. Ketika duduk-duduk bersama teman-teman 
dan rekan-rekan kita, saat sedang bekerja 


Sunnah Saat Bangun dari Majelis 123 


atau di bangku sekolah. 


4. Saat duduk-duduk bersama istri dan anak- 
anak, kita juga mengobrol bersama mereka, 
dan mereka juga menyambut obrolan kita. 


5. Saat dalam perjalanan di mobil dengan 
sesama penumpang, istri atau teman. 


6. Saat menghadiri ceramah atau pelajaran. 
Coba perhatikan, semoga Allah 4 mem- 
berikan pemeliharaan kepada Anda! 
Berapa kali Anda bisa mengucapkan 
dzikir tersebut dalam sehari semalam, 
sehingga kita selalu terikat dengan Allah 48. 
Berapa kali kita memuji dan menyucikan 
Rabb kita dari segala hal yang tidak layak 
bagiNya, serta mengagungkanNya saat kita 
mengucapkan: 


“Subhanakallahumma wa bihamdika...” 


Berapa banyak kita memperbarui taubat 
dan istighfar kita bersama Allah 3g dalam 
sehari semalam, yang pasti akan kita dapat- 
kan dalam berbagai majelis saat kita meng- 
ucapkan: 

*_..astaghfiruka wa atuubu ilaik..” 


Berapa banyak pula kita mengucapkan 


124 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


pengakuan di hadapan Allah 4% sebagai Yang 
Maha Esa dalam rububiyyah, Maha Esa 
dalam uluhiyyah, Maha Esa dalam asma dan 
shifaat, saat kita mengucapkan, “Asyhadu 
allaa ilaaha illa Anta..” 

Sehingga sepanjang hari dan sepanjang 
malam kita selalu berada di antara men- 
tauhidkan Allah, menyucikanNya, beristighfar 
dan bertaubat kepadaNya yang pasti 
akan kita dapatkan melalui semua majelis 
tersebut. 


Buah dari pengamalan sunnah terse- 
but: 


Dihapuskannya dosa dan kesalahan 


yang terjadi dalam seluruh majelis tersebut. 


Catatan: 


Ibnul Qayyim 2% mengungkapkan, “Ber- 


kumpul dengan sesama teman itu ada dua 
macam: 


Pertama: Berkumpul untuk saling melu- 
nakkan tabiat dan sekedar mengisi waktu 
kosong. Hal itu lebih besar bahayanya dari- 
pada manfaatnya. Paling tidak, bisa merusak 
hati dan membuang-buang waktu. 


Sunnah Saat Bangun dari Majelis 125 


* Kedua: Berkumpul bersama sesama 
seudara seiman untuk melaksanakan ber- 
bagai hal yang membawa keselamatan, 
saling memberi pesan untuk bertahan 
dalam kebenaran. Itu adalah harta benda 
yang paling mahal dan paling bermanfaat. 


Menghadirkan Niat yang Tulus 


Harus diketahui, semoga Allah 4 memelihara 
Anda, bahwa seluruh amal perbuatan mubah 
yang Anda laksanakan seperti tidur, makan, men- 
cari rizki dan yang lainnya, bisa diubah menjadi 
ibadah dan pendekatan diri kepada Allah 4% 
sehingga dengan cara itu seorang muslim bisa 
mendapatkan beribu-ribu kebaikan, dengan 
syarat, niatnya hanya untuk mendekatkan diri 
kepada Allah Ta’ala semata. 


Rasulullah 38 bersabda: 
isl JS Lily SIL Jed Lay 
syle 


126 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


“Sesungguhnya amal perbuatan itu hanya 
dinilai bila disertai dengan niat. Setiap orang 
akan mendapatkan pahala sesuai dengan 
niatnya.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 


Contohnya, seorang muslim tidur lebih 
cepat dengan niat akan bangun malam atau di 
waktu shubuh, maka tidurnya menjadi ibadah. 
Demikian juga seluruh perbuatan mubah 
lainnya. 






Menggunakan Satu Waktu Untuk 
Melaksanakan Lebih dari Satu Ibadah 





Keahlian menggunakan satu waktu untuk 
melaksanakan banyak ibadah hanya dimengerti 
oleh orang yang mampu menjaga waktunya. 
Aplikasinya bisa beraneka ragam dalam realitas 
kehidupan kita: 

1. Kalau seorang muslim pergi ke masjid sambil 
berjalan kaki atau sambil berkendaraan, 
maka kepergiannya itu sendiri menjadi 
ibadah, sehingga seorang muslim menda- 
patkan pahala karenanya. Namun ia masih 


Menggunakan Satu Waktu Untuk Melaksanakan Lebih dari Satu Ibadan 127 


bisa menggunakan waktu tersebut untuk 
banyak berdzikir kepada Allah $§ atau mem- 
baca al-Quran. Dengan cara itu, ia telah 
menggunakan satu waktu untuk melaksana- 
kan banyak ibadah. 


2. Kalau seorang muslim menghadiri sebuah 
pesta pernikahan yang terbebas dari ber- 
bagai kemungkaran, kehadirannya itu saja 
sudah merupakan ibadah. Akan tetapi ia 
masih bisa menggunakan waktu tersebut 
untuk berdakwah ke jalan Allah, atau mem- 
perbanyak dzikir kepada Allah 36. 


3. Saat seorang wanita mengerjakan pekerjaan 
rumah tangga. Pekerjaan itu sendiri sudah 
merupakan ibadah, kalau dengan pekerjaan 
itu ia berniat mendekatkan diri kepada Allah 
4. Namun ia juga bisa menggunakan waktu 
tersebut untuk melaksanakan ibadah lain, 
seperti berdzikir, atau mendengarkan kaset 
islami. 

Dari Ibnu Umar & diriwayatkan bahwa ia 
menceritakan, “Kami pernah menghitung, dalam 
satu pertemuan, Rasulullah mengucapkan dzikir 
berikut sebanyak seratus kali: 


128 1001 Amatan Sunnah Sehari Semalam 


ee ee a ER, ee A | ae AR Rm ae 


Ce a ee ee ee 


rool 

“Ya Allah, ampunilah diriku, berikan taubat 
kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha 
Pemberi Taubat dan Maha Pe-ngasih.” Diri- 
wayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. 
Beliau menjelaskan, “Hadits ini shahih.” 
Coba cermati bagaimana Rasulullah 

menggunakan satu waktu untuk melaksanakan 

dua bentuk ibadah: 

1. Berdzikir kepada Allah 4 dan memohon 
ampun kepadaNva. 

2. Duduk bersama para Sahabat dan meng- 
ajarkan mereka urusan agama mereka. 
















Berdzikir Kepada Allah 4 Di Setiap Waktu 








1. Dzikrullah adalah asas ibadah kepada Allah 
4s. Karena dzikir menjadi simbol hubungan 
seorang hamba dengan Penciptanya pada 
setiap waktu dan kondisi. Dari Aisyah &&% 


Berdzikir Kepada Allah di Setian Waktu 129 


diriwayatkan bahwa ia pernah berkata: 


“Rasulullah # selalu berdzikir kepada Allah 
setiap waktu.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


Hubungan dengan Allah 4 adalah 
kehidupan itu sendiri. Berlindung kepada 
Allah adalah keselamatan. Berdekatan 
dengan Allah adalah kemenangan dan 
keridhaan Allah. Sementara menjauh dari 
Allah $ berarti kesesatan dan kerugian 
belaka. 


. Berdzikir kepada Allah 48 menjadi ‘pembeda’ 


antara seorang mukmin dengan kaum 
munafiq. Karena ciri kaum munafik adalah 
hanya sedikit berdzikir kepada Allah. 


. Setan tidak dapat mengalahkan manusia 


kecuali bila manusia tersebut lengah dalam 
berdzikir kepada Allah 4. Maka berdzikir 
adalah benteng yang sangat kokoh yang 
dapat memelihara manusia dari jerat setan. 


Setan suka apabila manusia lupa berdzikir 
kepada Allah. 


. Dzikir merupakan cara untuk mencapai 


kebahagiaan. Allah Ta’ala berfirman: 


130 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


nets 


ou TSCM wit Za 


“(Yaitu) orang-orang yang benniee dan hati 
mereka menjadi tenteram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 
Allah-lah hati menjadi tenteram...” (QS. 
ar-Ra’du: 28). 

. Berdzikir kepada Allah # harus konsisten. 
Karena para penghuni Surga tidak pernah 
menyesali kecuali berlalunya suatu masa 
di dunia, di mana mereka tidak sempat 
berdzikir kepada Allah & pada masa 
tersebut. Konsisten berdzikir, berarti konsisten 
menjaga hubungan dengan Allah 4s. 


HM Sy AB as ai > 


Imam an-Nawawi 2) menjelaskan: 


“Para ulama telah bersepakat tentang 
diperbolehkannya berdzikir dengan hati 
dan lisan bagi orang yang belum bersuci, 
bagi orang yang sedang junub atau wanita 
yang sedang haid dan nifas. Yakni dengan 
mengucapkan tasbih, tahmied, takbir dan 
tahlil serta membaca shalawat kepada 


Berdzikir Kepada Allah di Setiap Waktu 131 


Rasulullah 32 dan berdoa, lain halnya dengan 
membaca al-Qur’an. 


6. Barangsiapa berdzikir kepada Allah 3, pasti 
Dia akan selalu mengingatnya. Allah 4 
berfirman: 


why Jai SSha8ib > 
we) 


“Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu niscaya 
Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah 
kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari 
(nikmat)Ku.” (QS. al-Baqarah: 152). 


Kalau seseorang merasa demikian 
senang saat mendengar kabar bahwa ada 
salah seorang raja menyebut namanya dalam 
majelisnya bahkan memujinya, bagaimana 
pula kondisi orang yang disebut oleh Allah, 
Raja Diraja dari seluruh para raja? Di tengah 
kerumunan para makhluk yang lebih baik 
daripada kerumunan dimana orang tersebut 
berdzikir mengingatNya? 

7. Yang dimaksud dengan berdzikir kepada 
Allah 4 bukan hanya menyebut-nyebut satu 


132 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


Nae me ee 


atau beberapa kata sedangkan hati lalai dan 
lupa, dari mengagungkan dan mentaati Allah 
48. Dzikir dengan lisan harus diiringi dengan 
pikiran dan keterpengaruhan dengan makna 
kata-kata tersebut. 


Allah 4 berfirman: 


4 aeda Lske7 oe Sah} 


0929 4455 CS SS 385 Sly 
B35 NEG Sait 


“ai aw ee 


lo peal 


OD Gall 


“Dan sebutlah (nama) Rabb-mu dalam 


_hatimu dengan merendahkan diri dan rasa 


takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, 
di waktu pagi dan petang, dan janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang lalai..” 
(QS. al-Araf: 205). 


Orang yang berdzikir haruslah menghayati 


apa yang diucapkannya. Sehingga bersatulah 
antara dzikir hati dengan dzikir lisan, sehingga 
seorang hamba akan terikat dengan Rabb-nya 
secara lahir dan batin. 


Berdzikir Kepada Allah di Setiap Waktu 133 


s S S ‘ 





Rasulullah # bersabda: 


“Berpikirlah tentang tanda-tanda kekuasaan 
Allah, jangan berpikir tentang (Dzat) Allah.” 
Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam 
al-Awsath, al-Baihaqi dalam asy-Syu’ab, 
dinyatakan hasan oleh al-Albani ais. 

Di antara hal-hal yang dilakukan secara 
berulang-ulang oleh seorang muslim sehari 
semalam adalah upaya merasakan berbagai 
karunia Allah 4 terhadap dirinya. Berapa 
banyak peristiwa dan kejadian yang sempat 
dilihat dan didengar oleh seorang hamba dalam 
sehari semalam sehingga menuntut dirinya untuk 
berpikir dan merenungkan berbagai karunia 
Allah 4¢ yang dirasakannya dan menyebabkan 
dirinya harus memujiNya. 

1. Sudahkah kita berusaha merasakan karunia 
Allah 4 terhadap diri kita saat kita pergi ke 
masjid? Bagaimana tidak, banyak orang 
lain yang tidak bisa merasakan kenikmatan 
tersebut. Terutama sekali saat shalat Shubuh. 
Lihatlah rumah-rumah kaum muslimin, 


134 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


mereka dalam keadaan terlelap seolah-olah 
mereka adalah para mayit. 


. Sudahkah kita berusaha merasakan karunia 
Allah terhadap diri kita saat kita berjalan 
di tengah jalan lalu melihat berbagai 
pemandangan di sekitar kita: di sana terjadi 
kecelakaan mobil, di tempat lain melengking 
suara setan (nyanyian) dari dalam mobil. 
Dan seterusnya... 


. Sudahkah kita berusaha merasakan karunia 
Allah 4 terhadap diri kita saat kita men- 
dengar dan membaca berita dunia tentang 
bencana kelaparan, banjir, berbagai penyakit, 
kecelakaan, gempa bumi hingga perang dan 
‘pengungsian? 

Kami tegaskan: Seorang hamba yang 


mendapatkan taufigq adalah yang tidak pernah 
lalai, yang selalu berusaha merasakan dan mere- 
sapi kenikmatan Allah 2 terhadap dirinya dalam 
setiap peristiwa dan kejadian yang dialaminya, 
sehingga ia senantiasa memujiNya, bersyukur 
kepadaNya dan menyanjungNya atas segala 
karunia yang dirasakannya. Karunia agama, 
kesehatan, kelapangan dan keselamatan dari 
berbagai mara bahaya. 


Memikirkan Karunia-karunia Allah 135 


Dalam sebuah hadits Rasulullah # ber- 
sabda: 


Sl ab ws Sls dee ly Se 
tS de had a SGI Lee lle 
PMS! GUS anes aS a GLE Ces 
“Barangsiapa melihat orang yang menda- 
patkan cobaan lalu berkata, ‘Segala puji bagi 
Allah yang telah menyelamatkan diriku dari 
bencana yang menimpamu dan memberikan 
keutamaan kepadaku dari banyak manusia 
lainnya,’ pasti ia tidak akan terkena bala 
bencana tersebut.” 
At-Tirmidzi a berkomentar, “Hadits ini 
hasan.” 
Allah 48 berfirman: 


“Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya 
kamu mendapat keberuntungan...” (QS. 
al-A’raf: 69). 


136 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





Rasulullah # bersabda: 


“Bacalah al-Qur’an setiap bulan..” Diriwa- 
yatkan oleh Abu Dawud. 


Cara mengkhatamkan bacaan al-Qur’an 
setiap bulan adalah dengan menyediakan waktu 
sebelum shalat wajib kira-kira sepuluh menit 
sehingga kita bisa membaca dua lembar penuh, 
atau kira-kira empat halaman, setiap sebelum 
atau sesudah shalat. Sehingga totalnya dalam 
satu hari adalah sepuluh lembar atau dua puluh 
halaman, yang artinya adalah satu juz lengkap. 
Dengan cara itu, kita bisa mengkhatamkan 
bacaan al-Qur’an setiap bulannya dengan 
mudah. 


f 





1. Membaca doa berikut: 
Leahy Sal Ql Gleok 


Sunnah-sunnah Sebelum Tidur 137 


“Dengan namaMu Ya Allah, aku mati dan 
hidup kembali.” Diriwayatkan oleh al- 
Bukhari. 


2. Menyatukan kedua telapak tangan dan me- 
niupnya sambil membaca: Qulhuwallahu 
ahad, Qu! a’audzu birabbil falaq dan Qul 
a’udzu bi rabbinnaas, baru kemudian 
diusapkan ke bagian tubuh yang mampu 
diusap, dimulai dari kepala, wajah dan 
bagian depan tubuhnya. Itu dilakukan 
sebanyak tiga kali. Diriwayatkan oleh al- 
Bukhari. 


3. Membaca ayat al-Kursiy: 


By SEL ea a oO me Ge 
ky rpall abi Ga V1 S,S ait 
c 
27 & 26 te 2 4.27040 7 at yor “- 
SANS Oo GoW Gg SGN GLa a9 V9 


CABS speek oat as 
> N3 PNG Na 2 Si 


Goo) LUC Sas 


138 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


“Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang 
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhlukNya); tidak mengantuk dan tidak 
tidur, Kepunyaan-Nya apa yang di langit 
dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi 
syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya Allah 
mengetahui apa-apa yang di hadapan 
mereka dan di belakang mereka, dan mereka 
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 
melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi 
Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


Buah dari membaca ayat tersebut adalah 


bahwa orang yang membacanya akan terus 
mendapatkan penjagaan dari Allah 48 sehingga 
tidak akan didekati oleh setan, sebagaimana 
telah disebutkan dalam hadits terdahulu. 


24% oF 


. cand | hs et On05 2 Shetty 
gett Oy gist posi ee bs 
Solel Site « sie Gest 


“Sunnah- sunnah Sebelum Tidur 139 


“Dengan namaMu, ya Rabbi kuletakkan 
tubuhku ini. Dengan pertolonganMu aku 
mengangkatnya. Kalau Engkau mencabut 
nyawaku ini, maka berikanlah rahmatMu 
kepadanya. Kalau Engkau membiarkannya 
hidup, maka peliharalah sebagaimana 
Engkau memelihara hamba-hambaMu yang 
shalih.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 


WBS CG gent CALE GO 2g 
gbaar lB GESTS datchig ls GU 


u 
a 
va 
“ 


SiLeT ayy yg jou Ye 


Ios 

Pues] 
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah men- 
ciptakan diriku dan Engkau pula yang akan 
mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak 
menghidupkan dan mematikan. Bila engkau 
menghidupkan diri ini maka peliharalah 
dia. Dan bila engkau mematikannya maka 
ampunilah dia. Ya Allah, aku memohon 


140 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





keselamatan kepada-Mu.” Diriwayatkan 
oleh Muslim. 


OSs Sake aerd py thide 5 esl 
“Ya Allah, peliharalah diriku dari siksaMu 
pada hari Engkau membangkitkan para 
hambaMu.” Diucapkan sebanyak tiga kali. 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at- 
Tirmidzi. Dibaca ketika meletakkan tangan 
kanan. 


. Subhanallah (33 kali), Alhamdulillah (33 
kali), Allahu akbar (34) kali. Diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dan Muslim. 


GUS Gly Caskl oll as Ls 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
makan kepada kami, memberi minum 
kepada kami, memberikan kecukupan 
kepada kami dan memberikan tempat tinggal 


Sunnah-sunnah Sebelum Tidur 141 


kepada kami. Karena berapa banyak orang 
yang tidak memiliki kecukupan dan tempat 
tinggal.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


GbE SQ Ay GA SE Qu 
re 8 5 25S SI 


- 
2 


4b 321 CTY OY gS oa; 


A555 MAEM 55 Soy gel 8 


Misi sto i Je a Bt ar 


“Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui yang 
ghaib dan yang kasat mata, yang Maha 
Menciptakan langit dan bumi, Rabb dan 
Pemiliki segala sesuatu: Aku bersaksi bahwa 
tidak ada yang berhak diibadahi secara 
benar melainkan Engkau. Aku berlindung 
kepadaMu dari kejelekan diri sendiri, dari 
kejahatan setan dan campur tangannya, 


142 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 





serta dari perbuatan diriku yang melanggar 
hukum atau menularkannya kepada sesama 
muslim.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan 
at-Tirmidzi. 


’ - 1 
of 4 88 Bee Set oe 4 of of a ty 
aig. 0 tess eg on Bog Gog. (L454 
obdls SS) Gees Cer ss JY) 
Pe reONE yet Gee eee = iat 1, 
Leeks Y A) dads He) SS! seb 


10. 


© ’ Som ae é “9 10h oe 
SLES coal GUI VY] dhe Le YS 


Lah gal AG el oil 


“Ya Allah, aku berserah diri kepadaMu, aku 
menyerahkan segala urusanku kepadaMu. 
Aku hadapkan wajahku kepadaMu dan 
kusandarkan punggungku kepadaMu 
(memulai tidur dengan pertolonganMu), 
dengan cinta dan takut kepadaMu, tidak 
ada tempat berlindung dan tidak ada tempat 
menyelamatkan diri dari siksaMu melainkan 
kepadaMu. Aku beriman kepada KitabMu 
yang Engkau turunkan dan NabiMu yang 


Sunnah-sunnah Sebelum Tidur 143 


Engkau utus.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari 
dan Muslim. 


PN eine 
ey morons genes) 
Sed WN A533 Ogee sis Cah 
ATCA IS 58 jo BS ef 


br Op 


Ss Seb O53 es ae atoll 
Boge S38 oot CoM jdt; ogi 
ae Clg S155 5 ali ad; 
Le ail 2b digs Gob SLU 


jul ; ov Gel; 5 pl 
“Ya Allah, Rabb dari tujuh lapis fakes Rabb 


dari al-’Arsy yang agung. Ya Rabbana, 
wahai Rabb dari segala sesuatu, yang 


11. 


144 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, 
yang menurunkan Taurat dan Injil serta 
al-Furgan (al-Qur’an); aku berlindung 
kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu, 
dimana Engkaulah yang memegang ubun- 
ubunnya. Ya Allah Engkau adalah al- 
Awwal, tidak ada sesuatu sebelumMu. Dan 
Engkau adalah al-Akhir, tidak ada sesuatu 
sesudahMu. Engkau adalah adz-Dzaahir, 
tidak ada sesuatu di atasMu. Dan Engkau 
adalah al-Baathin, tidak ada sesuatu di 
bawah-Mu. Berikanlah kami kemampuan 
melunasi hutang dan bebaskan kami dari 
kefakiran.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


12. Membaca dua ayat terakhir dari surat al- 
ee mulai dari firmanNya: 


gee aa aw A s 


7 - aS ihe 4 ot ve * 
oY oe S « as KL A aah Gale & 


TEL - 4 ” < on 
Ae 9 ah ce Big 


se of 7 IP 724 4 Zor aaa 
GLK Cos) eS hy C5 


Sunnah-sunnah Sebelum Tidur 145 


Ae Ge 7 24 4, a wa? cA A eg 
V5 CSS OES IGS ol Gi ¥ C5 


c 
Aas abt C0 Oey 


goal Je 5 eae od aces east Wael 


48) La weal 


“Rasul telah beriman kepada al-Qur’an 
yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, 
demikian pula orang-orang yang beriman. 
Semuanya beriman kepada Allah, malaikat- 
malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul- 
rasulNya. (Mereka mengatakan), ‘Kami tidak 
membeda-bedakan antara seseorangpun 
(dengan yang lain) dari rasul-rasulNya’, dan 
mereka mengatakan, ‘Kami dengar dan kami 
taat’. (Mereka berdoa), Ampunilah kami ya 
Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat 
kembalii.’ Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 


146 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka 
berdoa): ‘Ya Rabb kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. 
Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan 
kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang yang 
sebelum kami. Ya Rabb kami, janganiah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak 
sanggup kami memikulnya. Beri maaflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir’.” (QS. al- 
Baqarah: 285-286). 


Dalam hadits, “Barangsiapa membaca 
kedua ayat tersebut dalam suatu malam, ia 
akan mendapatkan kecukupan”. Diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dan Muslim. 


Para ulama berbeda pendapat tentang 
arti mendapatkan kecukupan yang disebutkan 
dalam hadits tersebut. Ada yang berpendapat 
bahwa ia diberi kecukupan sebagai pengganti 
dari shalat malam. Ada yang berpendapat 
bahwa ia mendapatkan cukup perlindungan 


Sunnah sunnah Sebelum Tidur 147 


dari segala keburukan, bala bencana dan 
kejahatan. Kami menegaskan: Bisa jadi 
yang dimaksudkan adalah kedua hal itu. 
Demikian dijelaskan oleh an-Nawawi 2% 
(al-Adzkaar). 


13. Bersuci sebelum tidur, berdasarkan hadits: 
le tats CT 13] 
“Bila engkau hendak mendatangi pem- 


baringanmu, berwudhulah...” 
14. Tidur miring di atas sisi kanan. 


Cll Eas de apnbl 3 
“Kemudian berbaringlah di atas sisi sebelah 
kanan.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 

15. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi 
kanan. “Dan apabila tidur, beliau 2 mele- 
takkan tangan kanannya di bawah pipi.” 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 


16. Mengibaskan kasur. “Apabila salah seorang 
di antara kalian mendatangi kasurnya, 
hendaknya ia mengibaskannya. Karena 


148 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 








ia tidak tahu kondisi kasur itu setelah 
ditinggalkan sebelumnya.” Diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dan Muslim. 


17. Membaca surat: 
“Qui yaa ayyuhal kaafiruun..” 


Di antara buah dari membaca ayat di 
atas adalah ‘pelepasan diri dari kemusyrikan’. 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at- 
Tirmidzi serta Ahmad, dinyatakan shahih 
oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, disetujui 
oleh adz-Dzahabi dan dinyatakan hasan 
oleh al-Hafizh 2i%, dinyatakan shahih oleh 
al-Albani zis. 

Imam an-Nawawi 2% menjelaskan, “Yang 
terbaik adalah merangkum seluruh dzikir dalam 
persoalan ini. Kalau tidak bisa, cukup semam- 
punya, dipilih yang terpenting. 

Setelah ditelaah dapat kita buktikan bahwa 
kebanyakan orang tidur dua kali, siang dan 
malam sehingga ia bisa melaksanakan sunnah- 
sunnah tersebut atau sebagian di antaranya 
sebanyak dua kali. Karena seluruh sunnah 
tersebut tidak hanya berlaku untuk tidur malam 
saja, tetapi juga berlaku untuk tidur siang, 


Sunnah-sunnah Sebelum Tidur 149 


karena seluruh haditsnya bersifat umum. 
Buah menerapkan berbagai sunnah sebelum tidur: 


i 


Seorang muslim yang membaca tasbih- 
tasbih sebelum tidur, akan dituliskan baginya 
seratus sedekah, seperti disebutkan dalam 
hadits, “Setiap tasbih adalah sedekah, setiap 
takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah 
sedekah dan setiap tahlil adalah sedekah.” 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


An-Nawawi 4 menjelaskan, “Nilai 


amalan itu sama dengan nilai pahalanya.” 


. Seorang muslim yang membaca beberapa 


tasbih sebelum tidur seperti menanam 100 
pohon di Surga, berdasarkan hadits yang 
telah dipaparkan sebelumnya yang diriwa- 
yatkan oleh Ibnu Majah berkaitan dengan 
buah dzikir sesudah shalat. 


. Allah 4 akan memelihara seorang hamba 


dan akan menjauhkan setan dari dirinya pada 
malam tersebut serta menyelamatkannya 
dari berbagai kejahatan dan musibah. 


. Dengan cara itu, seorang hamba menutup 


harinya dengan berdzikir kepada Allah #4 dan 
melakukan ketaatan kepadaNya, bertawakal 


150 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


kepadaNya, memohon pertolonganNya 
serta mentauhidkan DzatNya. 


Sunnah-sunnah Sebelum Tidur 151 


Penutup 


Demikianlah amalan-amalan sunnah sehari- 
hari yang bisa kami rangkum. Kami memohon 
kepada Allah 4 agar menghidupkan diri kita di 
atas landasan sunnah Rasulullah Muhammad 
#2 serta mematikan diri kita di atas sunnah 
tersebut. 


Akhir pengaduan kami adalah ucapan 
alhamdulillahi rabbil ‘alamin. 


152 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam 


